ARMORY REBORN #29 - APRIL 2023 


j Banca DEMOKE NI кт, 
#MENGUBAH,DUNIA < 


г KAPAL SELAM BERTENAGA NUKUR | MANUVER BERBAHAYA КЕШЕ | C -130) SUPER HERCULES 
UNTUK AUSTRALIA & IMPLIKASINVA | KEKUATAN UTAMA DUNIA, APAKAH | PESAWAT ANGKUT MILITER 
BAGI NPT & INDONESIA AKAN TERJADI PERANG DUNIA TII? | UTAMA TNI ANGKATAN UDARA 


www.armoryreborn.com 


ARMORY 


REBORN 


appy Iftar Ramadhan 
NAH 


Allah Subhanahu Wa Ta'ala has brought Ramadan back to our lives 
again. Don't forget to prepare yourself, so that you can use your 
time well to gain nearness to Allah. - Bismillah. 


AYAT mm Yom 


rmoryreborn.com 0 ArmoryReborn armoryreborn (>J 


IS AN ARTIFICIAL SATELLITE USED FOR A MILITARY 

Ein THE MOST COMMON MISSIONS ARE 

INTELLIGENCE GATHERING, NAVIGATION AND 
MILITARY COMMUNICATIONS, 


0р s LEES us 


SATCOMBw ^7 


SATCOMBW SATELLITE-BASED COMMUNICATION SYSTEM IS DEVELOPED TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE GERMAN ARMED 
FORCES (BUNDESWEHR). ІТ CONSISTS OF TWO voli e d e COMMUNICATIONS SATELLITES, NAMELY COMSATBW- 1 AND 


SATCOMBW SATELLITE-BASED COMMUNICATION SYSTEM IS DEVELOPED TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE GERMAN ARMED FORCES (BUNDESWEHR). IT CONSISTS OF TWO 
MULTI-MISSION MILITARY COMMUNICATIONS SATELLITES, NAMELY COMSATBW-1 AND COMSATBW-2. 


THE MULTI-MISSION SATELLITES FACILITATE RELIABLE AND SECURE COMMUNICATIONS BETWEEN THE MILITARY AUTHORITIES, GOVERNMENT AND ARMED FORCES DEPLOYED GLOBALLY, 
FROM THE AMERICAS TO EASTERN ASIA. THEIR APPLICATIONS INCLUDE VOICE, FAX, DATABASE ACCESS, VIDEO AND MULTIMEDIA. 


SOURCES: VARIOUS SOURCES 


WHO WE ARE 


The world we live in today is increasingly crowded and filled with tension. 
Starting from countries, and corporations, to individuals, all have a vote 
to promote peace or war collectively. Even though an open wear is a 
situation that we avoid, the issue of the balance of power never fades 
from the mind. 


Armory Reborn dedicates itself to enlightening stakeholders on world 
defense issues and politics. Si vis pacern para bellum --- If you want 
peace then prepare for war. 


WHAT WE DO 


Armory Reborn magazine is primarily read by decision-makers in the field of national defense 
and geopolitics, both from the executive as well as legislative elements. 


Armory Reborn Magazine is a defense industry and economic partner that presents the 
development of military equipment technology, geopolitics, economies, et cetera. 


Armory Reborn magazine is also read by the general public and military enthusiasts via free 
subscription method and Google's e-book download. 


RUBRICATION 


p MAIN REPORT : As the name implies, it isthe main theme 
of each edition. It reviews certain trending issues thoroughly and 
attract the attention of various parties in the field of defense, 
geopolitics, or economies. 


p HOTISSUE : Highlighting decision-making in the 
defense-related event that has significant implications for national 
defense or world geopolitics. 


» GEOSTRATEGY : Contains relationship dynamics between 
countries on an issue or a phenomenon, especially related to the 
increasing defense capabilities of a country. 


> FOREIGN POLICY BRIEF : Presenting expert reviews or 
practitioners on the practice of implementing foreign policy. 


b POINT OF VIEW : Showcasing an expert opinion or 
practitioner, especially those related to the main report theme. 


» REGULATION ISSUE : Discussing the technical side апа 
national defense legislation. 


» DOMINO'S EFFECT : This section discusses a direct impact 
on the state of defense and national security. 


b STRATEGIC STUDIES: It is a strategy review or tactics of a 
country or a government in adapting to the external factors or 
internal conditions it is facing. 


Armory Reborn Magazine is a digital magazine 
(e-magazine) with a free subscription system. 
For a monthly subscription, visit: 


www.armoryreborn.com 
or you can download it on: 


Google play books 


All parties with an interest in the defense, 
economics, politics, or general sector is 
welcome to advertise in Armory Reborn 
magazine at reasonable rates. 


Armory Reborn Magazine provides pages for 
advertising services, including display ads, 
advertorials, and sponsorships. For further 
information, kindly contact: 


ademuhammad@armoryreborn.com 
0 Armory Reborn 


www.armoryreborn.com 


Publisher : PT. ARMORY REBORN INDONESIA - Senior Advisor : Dr. Connie Rahakundini Bakrie - Laksamana Madya TNI (Purn.) 
Dr. Agus Setiadji, S.A.P., M.A. - CEO : Anang Setia Sumarsono, M.Si. - Editor in Chief : Dr. Ir. Satrio Arismunandar, MSi, MBA - 
Editorial Team: в Dr. Ir. Ade Muhammad, M. Han., s Denis Toruan, M.Si, в Yonarisman M. Akbar, S. Ikom, s M.A, Muhammad 
Jasin Fadillah, s Muhammad Darwinsyah, SE, MM, а Erwin Prasetyo - Graphic Design : Ahbab Abe - Executive Marketing 
: Dr. Ir. Ade Muhammad, M. Han. 


Sahabat, semoga Anda selalu dalam 
keadaan sehat, bahagia, dan penuh 
semangat untuk bekerja. 


Laporan utama Armory Reborn edisi April ini berkaitan 
dengan Kongres Nasional China. Tiga ribu delegasi dari 
berbagai daerah di China hadir pada kongres akbar 
Beijing, pertengahan Maret 2023. Gema event ini 
p besar karena China adalah raksasa ekonomi, 
dan militer, yang berbagai kebijakannya akan 
garuh ditingkat global. 


Amerika Serikat, Inggris c ; 
bergabung dalam pakta AUKUS men 
peningkatan pengaruh China di Kawa 
Tiga anggota AUKUS ini mengumumk М 
pengadaan kapal selam bertenaga- nuklir t 
Australia pada 13 Maret 2023. Hal ini memban 
reaksi keras dari China. 


Bagi Indonesia, situasi ini menimbulkan keprihati 
mendalam karena Australia tidak berkonsultasi 
dengan Indonesia dan negara-negara tetangga lain 
tentang pengadaan kapal selam itu. Indonesia juga 
khawatir, ini akan memicu lomba persenjataan di Asia- 
Pasifik dan melanggar kesepakatan non-proliferasi 
nuklir (NPT). 


Tentang kebijakan energi di dalam 
pengembangan energi baru dan terbal 
Indonesia memasuki babak baru setelah Ke 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menye 
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Unda 
Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbaruka 
(EBET) ke DPR beberapa waktu lalu. 


Bagi penggemar teknologi militer, edisi kali ini 
menampilkan pesawat angkut militer C-130J Super 
Hercules. TNI Angkatan Udara baru-baru ini telah 
menerima kiriman pesawat baru itu dari pabriknya 
di AS. Sebelum itu, pilot-pilot Indonesia sudah akrab 
dengan versi pesawat C-150 yang lebih tua, yaitu 
C-130B dan C-130H Hercules. 


Pada edisi ini ada review film tentang 
hilangnya pesawat Malaysia Airlines 
MH 370. Sembilan tahun sudah 
berlalu sejak hilangnya pesawat 
Boeing 777 tersebut, namun 
hingga saat ini jejaknya tidak / 
diketemukan sehingga memicu 
munculnya teori-teori konspirasi. 


Sedangkan ulasan buku kali ini 
membahas buku tentang PDI 
Perjuangan, partai politik terbesar 
di panggung politik Indonesia 
saat ini. Kelahiran partai 
berideologi nasionalis itu 

cukup dramatik karena 

diiringi perlawanan 

sengit terhadap rezim 

Soeharto yang otoriter. 


Selain itu, masih ada 
artikel-artikel menarik 
lain. Kami berharap 


Anda wmenikmati 
berba ai artikel ` 
tersebut. 


MAIN REPORT Hal. 8 


MANUVER BERBAHAYA 
KEKUATAN-KEKUATAN UTAMA 
DUNIA: APAKAH AKAN TERJADI 
PERANG DUNIA 111? 


GEOST RATEGY Hal. 30 


KAPAL SELAM BERTENAGA 
NUKLIR UNTUK AUSTRALIA 

DAN IMPLIKASINYA 
BAGI NPT DAN INDONESIA 


MOVIE REVIEW Hal. 60 


MISTERI 

YANG BELUM TERPECAHKAN 
LANGNYA 

MH370 MALAYSIA AIRLINES 


HOT ISSUE Hal. 18 


LIANGHUI: 
DEMOKRASI CHINA 
MENGUBAH DUNIA 


POINT OF VIEW Hal. 38 


PENYELENGGARAAN PANGAN 
YANG BERKUALITAS DAN 
BERKELANJUTAN 


BOOK REVIEW Hal. 50 


PDI PERJUANGAN, 

PARTAI POLITIK YANG 

LAHIR DI KANGAH PERJUANGAN 
MELAWAN REZIM SOEHARTO 


ARMORY SPECS Hal. 68 


G- 130) SUPER HERCULES, 
PESAWAT ANGKUT 


MILITER UTAMA 
TNI ANGKATAN UDARA 


Design by Ahbab Abe @2023 


>» ~~! ! 
~ 4 
< с 
SIR PP 5%: 
С г T i 
% 2 = = 
THE SUCCESSFUL LAUNCH OF THE FIFTH SAR-LUPE SATELLITE ON 22 JULY COMPLETES GERMANY'S FIRST SATELLITE-BASED RECONNAISSANCE 
SYSTEM. AS WAS THE CASE FOR THE PREVIOUS FOUR RADAR SATELLITES, THE DLR'S GERMAN SPACE CONTROL CENTER (DEUTSCHES 
RAUMFAHRT-KONTROLLZENTRUM) IN OBERPFAFFENHOFEN IS RESPONSIBLE FOR PUTTING IT INTO OPERATION. 
SAR-LUPE'S “HIGH-RESOLUTION” IMAGES CAN BE ACQUIRED DAY OR NIGHT THROUGH ALL WEATHER CONDITIONS. THE SATELLITES ARE ABLE ТО PROVIDE UP-TO-DATE IMAGERY FROM ALMOST ALL REGIONS OF THE 


WORLD. THE FIRST SATELLITE WAS LAUNCHED FROM PLESETSK IN RUSSIA ON 19 DECEMBER 2006, ABOUT A YEAR AFTER THE INTENDED LAUNCH DATE: FOUR MORE SATELLITES WERE LAUNCHED AT ROUGHLY 
SIX-MONTH INTERVALS, AND THE ENTIRE SYSTEM ACHIEVED FULL OPERATIONAL READINESS ON 22 JULY 2008.3] THE CONSTELLATION IS PLANNED FOR 10 YEARS OF OPERATIONAL LIFE. 


THE ы E rr 4 з ЕЛІ M TE IN Ии МЕШИН 60” APART. THEY USE AN X-BAND RADAR WITH A 3-METRE DISH, PROVIDING A RESOLUTION OF ABOUT 50 CENTIMETRES 
OVERA 5.5 KM ON A SIDE C'SPOTLI CH THE SATELLITE ROTATES TO KEEP THE DISH POINTED AT A SINGLE TARGET) OR ABOUT 1 METRE OVER A FRAME SIZE OF 8 KM * 60 KM 
ESTAP NOD MO N IN Wii ТЕ УШ NANTANS A NE АЕТ OVER THE EARTH, AND THE-RADAR IMAGE IS FORMED SIMPLY BY THE SATELLITE'S rice ees ITS ORBIT), RESPONSE TIME FOR 

MAGING OF A GIVEN AREAIS 10 HOURS OR LESS. THALES ALENIA SPACE PROVIDED THE CORE OF THE SYNTHETIC-APERTURE RAD 


. SOURCES: VARIOUS SOURCES 


MAIN REPORT 


iuver Berbahaya 
uatan- kekuatan 
` Utama terjadi 


Perang antara Ukraina dan Rusia 
masih terus berkecamuk di 
Eropa. NATO dan Amerika Serikat 
masih tetap mendukung Ukraina 
dengan menerapkan berbagai 
sanksi ekonomi terhadap Rusia. 
Sekutu-sekutu Barat bahkan akan 
mengirim persenjataan yang lebih 
baik k Ukraina. 


Rusia tak tinggal diam. Rusia menjalin 
hubungan yang lebih erat dengan China. 
China yang menjadi pesaing utama 
Amerika Serikat dan berebut pengaruh 
di Asia-Pasifik juga menyambut baik 
pendekatan Rusia itu. 


» g Iran, kekuatan yang diperhitungkan di 

Timur Tengah dan dimusuhi oleh AS dan 

" Israel, mendekat ke Rusia dan China. Korea 

Utara yang memiliki senjata nuklir dan 

Ilustrasi: Manuver Berbahaya telah dijatuhi banyak sanksi oleh AS juga 


Kekuatan-Kekuatan Dunia & mendekat ke Rusia dan China. 
Ancaman Perang Dunia lll. 


Design: Ahbab Abe 


Untuk menangkal pengaruh China di Asia- 
Pasifik, AS, Inggris dan Australia menyatukan 
kekuatan dalam pakta AUKUS. Pada 
13 Maret 2023, tiga anggota AUKUS ini 
mengumumkan kesepakatan monumental 
untuk pengadaan beberapa kapal selam 
bertenaga nuklir untuk Australia dan Inggris. 
China marah besar atas langkah AUKUS ini. 


Perkembangan terakhir, Rusia mengatakan 
akan menempatkan senjata nuklir di Belarus. 
Negeri ini adalah sekutu Rusia di Eropa yang 
juga bertetangga dengan Ukraina. Pada 23 
Maret 2023, Belarus mengkonfirmasikan 
akan menerima senjata nuklir Rusia, yang 
bakal dikirimkan oleh Presiden Vladimir 
Putin. Belarus mengklaim, senjata itu 
dibutuhkan untuk melawan ancaman NATO. 


Putin menegaskan, Rusia siap 
mempersenjatai 10 pesawat Belarus dengan 
senjata nuklir yang bakal dikerahkan. 
Rusia akan mulai melatih kru pesawat itu 
pada 3 April 2023. Putin mengungkapkan, 
pembangunan fasilitas khusus untuk 
menampung senjata nuklir taktis di Belarus 
diproyeksikan rampung pada 1 Juli 2023. 


Sejumlah pihak Barat langsung bersuara. 
NATO menyebut retorika Putin itu 
berbahaya. Ukraina langsung meminta 
Dewan Keamanan PBB untuk menggelar 
rapat darurat guna membahas rencana 
Putin. 


Hingga saat ini belum terlihat langkah dari 
masing-masing pihak untuk menurunkan 


MAIN REPORT 


ketegangan. Konstelasi berbagai kekuatan 
utama dunia saat ini menimbulkan 
kecemasan dan pertanyaan bagi warga 
dunia: Apakah semua langkah dan maneuver 
berbagai kekuatan besar akan mengarah 
ke perang? Apakah Perang Dunia Ill akan 
terjadi? 


Pelajaran dari Perang Dunia | 


Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. 
Namun kita bisa mengambil perbandingan 
dan pelajaran dari hal-hal yang terjadi 
menjelang pecahnya Perang Dunia Pertama. 
Situasi dan konteksnya tidak persis sama, 
namun mungkin ada kondisi-kondisi yang 
mirip. 


Perang Dunia Pertama dimulai pada 28 
Juli 1914, dengan deklarasi perang oleh 
Austria-Hongaria terhadap Serbia, menyusul 
pembunuhan Adipati Agung (Archduke) 
Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria oleh 
seorang nasionalis Serbia. Pembunuhan itu 
terjadi pada 28 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia, 
yang saat itu merupakan bagian dari Austria- 
Hongaria. 


Austria-Hongaria, dengan dukungan Jerman, 
menuntut agar Serbia menerima tanggung 
jawab penuh atas pembunuhan tersebut 
dan mematuhi daftar tuntutan, termasuk 
mengizinkan pejabat Austria-Hongaria 
untuk berpartisipasi dalam penyelidikan 
pembunuhan tersebut dan menekan 
propaganda anti-Austria di Serbia. Serbia 


Gbr. atas: Divisi ke-40, 
Camp Kearny, San Diego, 
California. Berbagai jenis 
masker gas. 

Courtesy: unwritten-record. 
blogs.archives.gov 


Gbr. bawah: Poilus 
(tentara) Prancis berpose 
di parit, 16 Juni 1917. 
Courtesy: wikimedia.org 


Gbr. atas: Parit tempat 

tentara Amerika mulai 

menggali pada malam 
pertama. 

Courtesy: unwritten-record. 

blogs.archives.gov 


Gbr. bawah: Anggota 
Infanteri ke-107, Divisi ke- 
27, berjaga-jaga. 
Courtesy: unwritten-record. 
blogs.archives.gov 


10 


E 
Ç 


Eo 
475, ЕГІ 


menolak tuntutan tersebut, menyebabkan 
Austria-Hongaria menyatakan perang 
terhadap Serbia pada 28 Juli. 


Konflik dengan cepat meningkat, karena 
sistem aliansi antara kekuatan Eropa 
menarik mereka ke dalam konflik. Jerman, 
mendukung Austria-Hongaria, menyatakan 
perang terhadap Rusia pada 1 Agustus 1914, 
dan Prancis pada 3 Agustus 1914. Inggris 
Raya, bersekutu dengan Prancis dan Rusia, 
menyatakan perang terhadap Jerman pada 
4 Agustus 1914, setelah Jerman menginvasi 
Belgia yang netral. 


Jaringan aliansi yang rumit, perselisihan 
teritorial, dan militerisme di Eropa pada saat 
itu, serta ketegangan politik dan ekonomi 
yang telah terbangun selama bertahun- 
tahun, semuanya berkontribusi pada 
pecahnya Perang Dunia Pertama. 


Perang pada akhirnya berlangsung selama 
empat tahun, melibatkan banyak kekuatan 


global, dan mengakibatkan jutaan kematian 
dan pergolakan sosial dan politik besar- 
besaran. 


Perang Dunia Pertama disebabkan oleh 
kombinasi faktor jangka panjang dan jangka 
pendek, termasuk ketegangan politik, 
persaingan ekonomi, dan aliansi di antara 
kekuatan besar di Eropa. Penyebab utama 
perang umumnya dianggap sebagai: 


Imperialisme dan nasionalisme: Persaingan 
antara kekuatan Eropa untuk menguasai 
wilayah luar negeri dan sumber daya 
telah menciptakan banyak ketegangan 
dan ketidakpercayaan di antara mereka. 
Gerakan nasionalis di berbagai negara Eropa 
berkontribusi pada rasa bangga dan loyalitas 
di antara warganya, tetapi juga memicu 
keinginan untuk memperluas kekuasaan 
dan pengaruh negara mereka. 


Perlombaan Senjata 


Militerisme dan aliansi; Penumpukan 
kekuatan militer dan perlombaan senjata 
di antara kekuatan Eropa meningkatkan 
kemungkinan konflik. Sistem aliansi antara 
kekuatan Eropa menciptakan efek domino, 
di mana konflik antara dua negara akan 
meningkat dengan cepat hingga melibatkan 
negara lain. 


Pembunuhan Franz Ferdinand dari Austria- 
Hongaria: Pembunuhan pewaris tahta 
Austria-Hongaria oleh seorang nasionalis 


MAIN REPORT 


Serbia merupakan pemicu langsung yang 
menyebabkan pecahnya perang. Faktor- 
faktor ini bergabung untuk menciptakan 
situasi tegang dan bergejolak di Eropa, 
yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia 
Pertama pada tahun 1914. 


Dalam konteks global sekarang, perang 
total yang menjurus ke Perang Dunia ||| 
tidak otomatis langsung terjadi karena 
berbagai faktor. Globalisasi telah membuat 
semua sistem dunia saling terkait, sehingga 
implikasi dari perang akan sangat luas. 
Banyak sekali kepentingan yang harus 
diperhitungkan. 


Selain itu, pada Perang Dunia |, teknologi 
perang masih sederhana. Tidak ada satupun 
negara yang memiliki senjata nuklir. Tetapi 
pada konteks sekarang, para pemain utama 
adalah kekuatan nuklir: AS, Rusia, China, 
Inggris, Prancis. Akibatnya, semua pihak 
cenderung berhati-hati, untuk mencegah 
perang konvensional berkembang tak 
terkendali menjadi perang nuklir. 


Dalam konteks sekarang, pemicu potensial 
bagi perang total adalah perang Rusia vs 
Ukraina di daratan Eropa. Perang itu kini 
menjadi berlarut-larut. 


Baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak 
dapat menyetujui tuntutan pihak lain: Putin 
tidak dapat mengakhiri perang tanpa 


Ф) ARMORY ios 200 


perolehan teritorial, dan Zelensky tidak dapat 
menyerahkan wilayah Ukraina mana pun. 


Saat perang berlanjut, Rusia akan berusaha 
melelahkan rakyat Ukraina dengan serangan 
rudal yang berkelanjutan pada pembangkit 
listrik dan infrastruktur air. Rusia juga 
akan berusaha melemahkan sekutu Barat 
dengan mendorong kerawanan pangan 
dan energi global dengan harapan bisa 
memicu kesulitan ekonomi dan kerusuhan 
politik, yang akan melemahkan dukungan 
internasional untuk Ukraina. 


Para pemimpin Moskow berharap 
bahwa dunia akan menekan Ukraina 
untuk membuat kesepakatan, atau 
setidaknya menyetujui gencatan senjata 
yang akan memungkinkan Rusia untuk 
mempersenjatai kembali dan berkonsolidasi 
kembali. 


Ujian Bagi Amerika dan NATO 


Sudah setahun berlalu, Rusia masih 
melancarkan serangannya terhadap 
Ukraina. Invasi Putin adalah ujian bagi 
komitmen Ukraina terhadap kebebasan, 
dan ujian bagi Amerika dan NATO. Putin 
berusaha menaklukkan Ukraina, tetapi 
rakyat Ukraina berdiri teguh—dengan berani 
mempertahankan kedaulatan mereka. 


Selama setahun terakhir, Amerika Serikat 
telah memberikan dukungan kritis kepada 
rakyat Ukraina, dan bekerja dalam koordinasi 


Gbr. atas: Awak angkatan 
laut yang terdiri dari 400 
orang dan perwira dari 
Angkutan Angkatan Darat 
"Tenadores" U.S.S. 

Courtesy: unwritten-record. 
blogs.archives.gov 


Gbr. bawah: Dua tentara 
yang terluka sedang 
menikmati minuman dari 
posko Palang Merah. 
Courtesy: unwritten-record. 
blogs.archives.gov 


11 


Gb 


r 


r.: Seorang koresponden 

berdiri di antara 
eruntuhan di Hiroshima 
pada 8 September 1945, 


sebulan setelah bom atom 


pertama yang pernah 


digunakan dalam perang 


12 


dijatuhkan oleh AS. 
Courtesy: nbcnews.com 
Stanley Troutman / AP 


yang erat dengan pemerintah Ukraina untuk 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan. 


Presiden Biden telah berbicara secara teratur 
dengan Presiden Zelenskyy, menjamunya di 
Gedung Putih dan mengunjungi Kyiv untuk 
mengirimkan pesan kuat tentang dukungan 
Amerika Serikat yang tak tergoyahkan. 


AS telah memberikan bantuan keamanan— 
mulai dari rudal Javelin yang menghentikan 
tank Rusia yang menyerang Kyiv, sistem 
pertahanan udara yang mencegat serangan 
Rusia terhadap infrastruktur penting 
Ukraina, hingga kendaraan lapis baja yang 
dibutuhkan Ukraina untuk fase selanjutnya 
dari konflik ini. 


AS juga melangkah untuk memberikan 
bantuan keuangan dan kemanusiaan— 
membantu warga Ukraina mempertahankan 
akses ke layanan dasar, seperti perawatan 
kesehatan dan panas. 


Amerika Serikat tidak bertindak sendiri. 
AS menggalang masyarakat internasional 
untuk menentang aksi Rusia, termasuk di 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dunia 
telah berulang kali dan secara besar-besaran 
memilih untuk mengutuk agresi Rusia. 


AS telah memimpin upaya yang belum 
pernah terjadi sebelumnya untuk 
mengisolasi dan membebankan biaya 


pada Rusia—termasuk sanksi terkoordinasi 
terbesar dan tindakan kontrol ekspor yang 
diambil terhadap sebuah ekonomi utama. 
Menanggapi gangguan ekonomi global 
yang disebabkan oleh Kremlin, AS telah 
meluncurkan inisiatif yang menstabilkan 
pasar energi dan pasokan makanan. 


Kebijakan yang Berbahaya 


Setahun yang lalu, Putin mengira dia bisa 
dengan cepat menggulingkan Ukraina. Dia 
salah. Ukraina masih berdiri. Kunjungan 
Presiden Biden ke Kyiv mengirimkan pesan 
yang jelas dan kuat: AS tetap berkomitmen 
untuk mendukung Ukraina selama 
diperlukan. 


Namun, bersikeras bahwa Amerika Serikat 
dan sekutu NATO-nya harus menginginkan 
apa yang diinginkan Ukraina adalah 
kebijakan yang berbahaya. Desakan seperti 
itu berisiko menyeret AS dan NATO ke dalam 
perang nuklir dan berisiko memberikan 
harapan palsu kepada Ukraina dan menunda 
penyelesaian konflik. 


Simpati alami Barat untuk Ukraina tidak 
boleh disamakan dengan kepentingan yang 
sepenuhnya selaras. 


Invasi Rusia telah mendorong limpahan 
dukungan dan solidaritas yang meluas 
di dunia Barat. Anggota NATO telah 


MAIN REPORT 


membantu menggagalkan langkah Rusia 
dan memungkinkan Ukraina melakukan 
perlawanan efektif dengan transfer senjata, 
berbagi data intelijen, dan penerapan sanksi 
ekonomi. 


Tugas AS dan NATO dalam mendukung 
Ukraina adalah menetapkan tujuan militer 
di meja perundingan, dan bahkan Presiden 
Joe Biden berpendapat bahwa Ukraina 
bukan hanya tujuan kemanusiaan bagi AS, 
tetapi juga negara garis depan dalam perang 
global antara kebebasan dan otokrasi. 


Dengan kemerdekaannya yang 
dipertaruhkan, Ukraina menginginkan 
semua bantuan NATO yang dapat 
diperolehnya. Sebuah eskalasi akan melayani 
kepentingannya. Namun di sisi lain, negara- 
negara NATO yang secara wajar mewaspadai 
Rusia dan persenjataan nuklirnya, dengan 
tepat menolak. 


Retorika Gedung Putih 


Jadi, sebuah celah telah terbuka di ibu kota 
Barat antara perbuatan --yang menunjukkan 
batas luar keterlibatan-- dan kata-kata yang 
menunjukkan keselarasan kepentingan. 
Sebagian besar, ini hanya soal politik. 


Para pemimpin negara demokrasi 
cenderung menjual terlalu banyak 


taruhan untuk mendorong kebijakan yang 
mengandung risiko signifikan. Tapi celah 
seperti itu berbahaya. 


Pertama, hal itu menarik seruan domestik 
untuk eskalasi, termasuk tuntutan untuk 
tujuan perang maksimal, mulai dari 
pemulihan Krimea hingga intervensi militer 
langsung. 


Kedua, retorika Gedung Putih juga 
merongrong penolakannya sendiri untuk 
memenuhi tuntutan Ukraina akan bantuan 
berisiko tinggi dalam bentuk zona larangan 
terbang, penghentian total ekonomi Rusia, 
atau pengerahan pasukan yang sebenarnya 
melemahkan pengekangannya sendiri. 


Di sisi lain, dukungan di antara warga 
Amerika untuk memberikan bantuan 
militer ke Ukraina telah turun menjadi 58 
persen, menurut survei baru Reuters/Ipsos 
terhadap lebih dari 4.000 orang Amerika, 
yang dilakukan dari 6 Februari hingga 13 
Februari, turun dari 7396 yang mengatakan 
mereka mendukung transfer senjata dalam 
jajak pendapat April 2022. 


Gbr. atas: Dua orang 
berjalan melewati 
Hiroshima, Jepang, 
sebulan setelah bom 
atom pertama dalam 
sejarah dijatuhkan di kota 
tersebut. 

Courtesy: columbiatribune.com 


Gbr. bawah: Seorang 
pasien yang menderita 
luka bakar radiasi parah 
terbaring di rumah sakit 
Palang Merah Hiroshima 
pada bulan Agustus 1945. 
Banyak dari mereka yang 
selamat dari ledakan awal 
meninggal. 

Courtesy: cnn.com 

Hajime Miyatake/Asahi 
Shimbun/Getty Images 


13 


MAIN REPORT 4 


Gbr. atas: Seorang anak 
muda yang selamat 
menangis saat menerima 
perawatan di rumah sakit 
sementara di Nagasaki. 
Courtesy: cnn.com 

Yasuo Tomishige/ 

Asahi Shimbun/Getty Images 


Gbr. atas: Korban selamat 
dari bom berbaring di 
tempat tidur di Hiroshima. 
Courtesy: cnn.com 

Universal History Archive/ 
Getty Images 


14 


Sejak invasi skala penuh Rusia pada tahun 
2022, NATO dan Sekutu telah memberikan 
tingkat dukungan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. NATO juga mengecam upaya 
ilegal Rusia untuk mencaplok empat wilayah 
Ukraina - Donetsk, Luhansk, Kherson, dan 
Zaporizhzhia - pada September 2022, yang 
merupakan upaya aneksasi terbesar wilayah 
Eropa secara paksa sejak Perang Dunia 
Kedua. 


Referendum palsu di wilayah ini direkayasa di 
Moskow dan dipaksakan ke Ukraina. Itu tidak 
memiliki legitimasi, dan NATO tidak akan 
mengakuinya. Pemungutan suara yang luar 
biasa di Majelis Umum PBB, yang mengecam 
upaya aneksasi Rusia mengirimkan pesan 
yang jelas dan kuat bahwa Rusia diisolasi dan 
bahwa dunia mendukung Ukraina, untuk 
mempertahankan tatanan internasional 
berbasis aturan. 


Integritas Teritorial 


NATO akan selalu mempertahankan 
dukungan penuhnya untuk integritas 
teritorial dan kedaulatan Ukraina dalam 
batas-batas yang diakui secara internasional. 


Sementara itu, Presiden Joe Biden 
bersikukuh bahwa AS akan mendukung 
Ukraina untuk berjuang menangkis invasi 


— 


Rusia, tetapi menambahkan bahwa AS 
tidak akan melakukan perang dunia lagi 
untuk Ukraina. Dia berkata, “Kami tidak akan 
berperang untuk Ukraina dalam Perang 
Dunia Ketiga." 


Amerika Serikat, pada gilirannya, 
menghadapi keputusan yang semakin 
kompleks di luar negeri dan di dalam 
negeri, dalam upayanya untuk mendukung 
perjuangan Ukraina demi kebebasan. 


AS harus menjaga agar koalisi yang beragam 
dari negara-negara sekutu bisa tetap 
Bersatu, untuk mempertahankan sanksi 
terhadap Rusia, memberikan bantuan ke 
Ukraina, dan menanggapi konsekuensi 
global perang di Ukraina. Di dalam negeri, 
dukungan politik untuk membantu Ukraina 
mungkin melemah dengan hadirnya 
Kongres yang baru. 


Bagi negara-negara lain yang tidak terlibat 
dalam perang di Ukraina dan konflik Rusia 
vs Amerika Serikat (NATO), mereka tetap 
terkena dampak konflik itu, khususnya 
secara ekonomi. Krisis energi dan krisis 
pangan adalah dampak dari konflik itu. 


Potensi dampak ekonomi dari ketegangan 
antara AS, China, dan Rusia dapat menjadi 
signifikan, karena negara-negara tersebut 
merupakan kekuatan ekonomi utama 
dengan pasar global yang saling terhubung. 


Jika ketegangan meningkat, akan ada 
berbagai konsekuensi ekonomi. Salah 
satunya adalah peningkatan proteksionisme, 
seperti tarif atau hambatan perdagangan 
lainnya, yang dapat menyebabkan 
penurunan perdagangan internasional dan 
pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. 
Hal ini juga dapat menyebabkan harga yang 
lebih tinggi bagi konsumen dan bisnis, serta 
berkurangnya akses ke barang dan jasa. 


Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN 


Dampak potensial lainnya adalah 
berkurangnya investasi asing, karena 
investor mungkin ragu untuk berinvestasi 
di negara-negara yang sedang mengalami 
ketegangan geopolitik. Hal ini dapat 
menyebabkan penurunan arus modal 
dan pertumbuhan ekonomi yang lebih 
lambat, serta berkurangnya kesempatan 
kerja dan pendapatan. Selain itu, hal itu 
juga dapat mengganggu rantai pasokan 
dan menyebabkan gangguan pada pasar 
keuangan. 


Untuk mengatasi situasi ini, pertemuan 
resmi seluruh Menteri Keuangan ASEAN 
dan Gubernur Bank Sentral dimulai 
pada Selasa (28 Maret 2023) di Indonesia. 
Puncak agendanya adalah diskusi untuk 
mengurangi ketergantungan pada US Dollar, 
Euro, Yen, dan British Pound dalam transaksi 
keuangan dan beralih ke penyelesaian dalam 
mata uang lokal. 


Pertemuan tersebut membahas upaya untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap 
mata uang utama melalui skema Local 
Currency Transaction (LCT). Ini merupakan 
perpanjangan dari skema Local Currency 


MAIN REPORT 


Settlement (LCS) sebelumnya, yang sudah 
mulai diterapkan antar anggota ASEAN. 


Ini berarti bahwa sistem pembayaran digital 
lintas batas ASEAN akan diperluas lebih 
jauh dan memungkinkan negara-negara 
ASEAN menggunakan mata uang lokal 
untuk perdagangan. Kesepakatan kerja 
sama tersebut dicapai antara Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand 
pada November 2022. 


Ini mengikuti dari regulator perbankan 
Indonesia, yang menyatakan pada 27 Maret 
bahwa Bank Indonesia sedang bersiap 
menghapus Visa dan Mastercard sambil 
memperkenalkan sistem pembayaran 
domestiknya sendiri. Presiden Jokowi telah 
mendesak pemerintah daerah untuk mulai 
menggunakan kartu kredit yang diterbitkan 
oleh bank lokal dan secara bertahap berhenti 
menggunakan sistem pembayaran luar 
negeri. 


Dia berargumen bahwa Indonesia perlu 
melindungi diri dari gangguan geopolitik, 
mengutip sanksi yang menargetkan 
sektor keuangan Rusia dari AS, Uni Eropa, 
dan sekutunya atas konflik di Ukraina. 
“Menjauh dari sistem pembayaran Barat 


Gbr. atas: Seorang ibu 
dan anak, mengenakan 
pakaian tradisional, 
duduk di tanah setelah 
pengeboman atom 

di Hiroshima, Jepang, 
Desember 1945. 

Courtesy: wsj.com 

Alfred Eisenstaedt / The Life 
Picture / Getty Images 


Gbr. bawah: Para korban 
bom atom Nagasaki 
tahun 1945 dalam 
upaya menyampaikan 
pentingnya perdamaian. 
Courtesy: japantimes.com 
Vatican city / Via Kyodo 


15 


MAIN REPORT 


Gbr. atas: Foto para 
pemimpin dunia. 
Courtesy: Ahbab Abe 


Gbr. bawah: Seorang 
wanita dan seorang anak 
berjalan di Nagasaki pada 
hari pengeboman. 
Courtesy: cnn.com 
STR/Associated Press 


diperlukan untuk melindungi transaksi dari 
kemungkinan dampak geopolitik," kata 
Jokowi. 


Dodit Proboyakti, anggota dewan dari 
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), 
telah melaporkan di media Rusia bahwa 
Indonesia akan menerapkan pengalaman 
Rusia dan sistem pembayaran MIR dalam 
mempromosikan jaringan keuangan 
domestiknya sendiri. Dari negara- 
negara ASEAN, hanya Singapura yang 
memberlakukan sanksi terhadap Rusia, 
sementara semua negara ASEAN lainnya 
terus berdagang dengan negara tersebut. 


Ada kekhawatiran bahwa negara-negara ini 
akan terjebak dalam sanksi sekunder yang 
dipimpin AS. Ini seperti yang berdampak 
singkat pada negara-negara Asia Tengah 
dan Selatan, yang terlibat dalam manufaktur 
katun, industri besar di kawasan yang 
mempekerjakan jutaan orang. 


Keputusan ASEAN untuk melepaskan diri 
dari mata uang Barat dan terutama dolar AS 
dan Yen Jepang akan memberikan tekanan 
terutama pada Tokyo, di mana keberpihakan 
perdagangannya di masa depan - dengan 
Amerika Serikat, atau dengan Asia. 


Investor asing di Asia mungkin ingin 
mempertimbangkan jumlah dolar AS, 
Euro, dan Yen yang disimpan di rekening 
mereka, sehubungan dengan keputusan 
perdagangan mata uang ASEAN yang 
tertunda. 


Manuver kekuatan-kekuatan utama dunia 
masih akan terus berlangsung. Perbedaan 
kepentingan di antara mereka masih terlalu 
jauh untuk bisa dijembatani. Maka tak ada 
pilihan lain, Indonesia harus berjuang untuk 
survive di tengah konstelasi dunia yang 
seperti ini.*** 


Yonarisman Muhammad Akbar & Satrio 
Arismunandar 


Design by Ahbab Abe @2023 


SPACE FORCE. FOLLOWING A SUCCESSFUL LAUNCH FROM CAPE CANAVERAL SPACE FORCE 

SPACE FORCE IS NOW COMMUNICATING WITH THE SIXTH SPACE BASED INFRARED SYSTEM 

EARTH ORBIT (SBIRS GEO) -6 SATELLITE, BUILT BY LOCKHEED MARTIN (NYSE: LMT). 

SERIES, GEO-6 JOINS TEUS SPACEFORCE S CONSTELLATION OF MISSILE WARNING SATELLITES EQUIPPED WITH POWERFUL SCANNING AND 
.  STARING INFRARED SURVEILLANCE SENSORS. 


THE SBIRS — THE US. SPACE FORCES (€ AS PLANNED. SIGNAL ACQUISITION WAS CONFIRMED 3 HOURS AND 43 MINUTES AFTER THE SATELLITE'S 
6:29 AM. EDT UNCH ALLIANCE (ULA) ATLAS V THE SATELLITE IS NOW ORBITING UNDER ITS OWN PROPULSION FOLLOWING SEPARATION FROM THE 
ROCKET. THE ONBOARD SENSORS COLLECT DATA THAT ALLOW THE U.S. MILITARY TO DETECT MISSILE LAUNCHES, SUPPORT BALLISTIC MISSILE DEFENSE, EXPAND TECHNICAL INTELLIGENCE 
GATHERING AND BOLSTERING SITUATIONAL AWARENESS ON THE BATTLEFIELD. 


SOURCES: VARIUS. SOURCES | 


HOT ISSUE 


ianghur: 
krasi China 
Mengubah Dunia 


Maret ini, China mengadakan Kongres Nasional yang disebut 
lianghui (dua sesi). Ini adalah pertemuan parlemen tahunan 
Tiongkok, di mana dua badan politik pusat Tiongkok, Kongres 
Rakyat Nasional (NPC) dan Komite Nasional Konferensi Konsultatif 
Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), memilih dan memaparkan rencana 
kebijakan Tiongkok terkait isu-isu ekonomi, militer, perdagangan, 
diplomasi, lingkungan, dan lain-lain. 


Yang signifikan pada lianghui tahun ini adalah yang pertama setelah China resmi 
mencabut kebijakan Nol-COVID setelah tiga tahun lamanya dan kontroversial 
itu. Ada perombakan besar-besaran dalam urusan pemerintah tertinggi China. 
Selain itu, Xi Jinping, yang baru saja mendapatkan masa jabatan ketiga sebagai 
pemimpin partai setelah merevisi batasan durasi jabatan pada tahun 2018, dia 
akan mengamankan masa jabatan presiden ketiga. 


Tiga ribu delegasi dari berbagai daerah dan suku berkumpul di Aula Besar Rakyat 

di Beijing untuk sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional ke-14 dan, secara 

Ш. Рр. terpisah, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China. Meskipun Kongres Rakyat 
ipi С Nasional menurut konstitusi Tiongkok adalah organ legislatif tertinggi di negeri 


Mengubah Dunia. X Е Я Tegas m 5 
Design: Аһрар Abe itu, tapi pandangan Partai Komunis Tiongkok lah yang menentukan kebijakan. Ki 


Jinping mengepalai PKC, dan sejak 1995 
kepresidenan China selalu dipegang 
oleh Sekretaris Jenderal PKC. 


Para pengamat asing yang skeptis 
menggambarkan Kongres Rakyat 
Nasional sebagai “parlemen stempel 
karet.” Namun, sumber resmi China 
bersikeras bahwa badan tersebut 
mewakili keinginan rakyat China, yang 
merupakan pembuat keputusan. Selain 
itu, pemerintah Tiongkok dan media 
pers afiliasinya juga memperkuat 
kredensial demokrasi Kongres Rakyat 
Nasional, seperti presentasi etnis 
minoritas di kongres relatif terhadap 
keseluruhan populasi dan masing- 
masing dari lima puluh lima kebangsaan 
negara terwakili. Namun, perwakilan 
perempuan di NPC hanya mencapai 25 
persen dari delegasi kongres, dan petani 
serta pekerja garis depan mewakili lebih 
sedikit lagi (16 persen dari delegasi). 


Tim Kunci Baru Xi 


Ada perubahan besar dalam 
kepemimpinan Dewan Negara, 
dan dapat kita pahami bahwa para 


„Ур 


pengamat China di seluruh dunia 
tertarik untuk mengeksplorasi 
implikasi politik dan kebijakan dari tim 
kepemimpinan ini. Semua pemimpin 
puncak adalah wajah-wajah baru. 
Sebagian besar pendahulu mereka telah 
mencapai usia pensiun. Li Kegiang, 
mantan perdana menteri China, belum 
mencapai usia pensiun tetapi dicopot 
oleh Xi karena kami duga Li berafiliasi 
dengan faksi politik lainnya. Mengingat 
pengalamannya di Liga Pemuda, Li 
dianggap sebagai sekutu politik mantan 
pemimpin Hu Jintao dan anggota faksi 
tuanpai. 


Xi Jinping berasal dari faksi 'pangeran' 
(atau 'bangsawan merah'), dan Li 
Kegiang berasal dari faksi tuanpai 
yang lebih tua. Para ‘pangeran’ adalah 
bagian dari sektor pertumbuhan 
ekonomi modern China dan aktor 
dalam kapitalisme China. Mereka 
mengarahkan China menuju tingkat 
pertumbuhan ekonomi bersubsidi 
negara yang tinggi. Sebagian besar 
faksi pangeran mencerminkan 
perkembangan kecenderungan 


La 


HOT ISSUE 


Gbr.: Presiden 

Xi Jinping 
melambaikan 
tangan kepada para 
wakil Kongres Rakyat 
Nasional (NPC) ke-14 
dalam pertemuan 
penutupan sesi 
pertama NPC ke-14 
yang diadakan di 
Aula Besar Rakyat 
di Beijing, 13 Maret 
2023. 

Courtesy: Xinhua 


19 


HOT ISSUE 


20 


Gbr.: Infografis lima 
Zuigao Lingdaoren 
(Pemimpin Tertinggi) 
hina. 

Courtesy: China Daily 


China's "Paramount Leaders" 


Five generations of communist leadership and their theories 


Paramount 
Leader Tenure Theory Tenets 
Mao Zedong 1949 - 1976 Мао Zedong Thought + Agrarian socialism 
€ Maoism * Peasantry as "revoluti 
27 ry as revolutionary 
Я vanguard" 
* Military struggle 
Deng Xiaoping 1978 - 1989 Deng Xiaoping Theory + Opening up China 
E A m | Dengism * Economic modernization 
* * Party unity 
Jiang Zemin 1989 - 2002 Three Represents * Transform CCP from 
= revolutionary to ruling part 
A y g p y 
E * Representation of working 
М class, productivity 
2002 - 2012 Scientific Outlook on * Increased democracy 


Xi Jinping 


Ө * 


раги di dalam РКС, 'kiri baru’, yang 
menekankan kembali ke 'kultus merah' 
— kembali pada sosialisme gaya Maois 
tapi dengan perubahan sesuai Cina 
zaman kontemporer. 


Di sisi lain, secara ideologis, tuanpai 
lebih berfokus pada rakyat China yang 
miskin, lebih merakyat, dan memiliki 
jam terbang tinggi di pedalaman China. 
Perhatian utama mereka adalah para 
petani, buruh migran, dan kaum miskin 
kota. Ada dua dari “faksi Liga Pemuda”, 
masing-masing tanpa garis keturunan 
politik langsung antara satu sama 
lain. Yang pertama, pada era 1980-an, 
terdiri dari kader berlatar belakang Liga 
Pemuda yang mendukung sekretaris 
jenderal PKC Hu Yaobang. Yang kedua, 
dari tahun 2000-an, terdiri dari sekretaris 
jenderal PKC Hu Jintao dan kelompok 
rekan populisnya, serta sekutu politik 
lainnya. 


Development А 


Xi Jinping Thought ° 


Social welfare 
* Correcting unbalanced growth 


Shoring up CCP power 

* Strengthening security 

* Control PLA military 

* Reunification with Taiwan 


Ada juga ‘Geng Shanghai’ dan ‘klik 
Tsinghua. Yang pertama dikaitkan 
dengan mantan Presiden Jiang 
Zemin, dan yang terakhir terdiri dari 
lulusan Universitas Tsinghua di dalam 
PKC. ‘Geng Shanghai’ tidak memiliki 
tambatan ideologis tertentu dan 
merupakan istilah yang digunakan 
untuk menggambarkan orang-orang 
yang terkait dengan pemerintahan 
Jiang Zemin di Shanghai. 


Kelompok ‘Tsinghua’ kabarnya memiliki 
ide-ide pro-reformis dan bercita- 
cita pro-demokrasi. Namun, jika kita 
amati secara lebih dekat, kita dapat 
mengidentifikasi nuansa dari ‘faksi- 
faksi’ ini dan bahwa mereka memiliki 
banyak kesamaan ideologis, seperti 
sosialisme Cina. Selain itu, banyak 
individu juga mungkin berada di lebih 
dari satu faksi. Misalnya, Xi Jinping 
berasal dari Universitas Tsinghua dan 
juga seorang ‘pangeran’ Namun, 


HOT ISSUE 


Ig 2% NG 


BOAO FORUM FOR ASIA 


terkadang diskusi tentang kebijakan 
partai ini bisa jadi sudah usang, dan 
bahwa pendapat di dalam lingkaran 
partai bisa terpecah-pecah. Xi menyadari 
hal ini dan meminimalkan potensi friksi 
di dalam pemerintahan elit China, jika 
tidak diblokirnya. 


Perdana Menteri baru Li Qiang, 
mantan bos partai di Shanghai, telah 
membuktikan loyalitasnya kepada 
Xi dengan mengimplementasikan 
kebijakan Nol-COVID secara tegas yang 
membuat marah banyak warganya. 
Sebelum diangkat ke pos Shanghai, 
Li bertugas di beberapa daerah 
kaya lainnya, tetapi tidak memiliki 
pengalaman di Beijing. Dia juga 
bertugas bersama dengan Xi Jinping 
di Zhejiang. Li umumnya dianggap 
pro-bisnis, meskipun dekat dengan Xi 
dan menyuarakan dukungan untuk 
reformasi ekonomi. 


Bergabung dengan PKC pada tahun 
1983, Li Qiang menjadi sekretaris Liga 
Pemuda Komunis Rui'an, Zhejiang. 
Kemudian dia bertugas di departemen 
urusan sipil provinsi, kemudian menjadi 


sekretaris partai Yong Kang, Wenzhou, 
Sekretaris Urusan Hukum Politik 
Zhejiang, dan kemudian menjadi wakil 
sekretaris partai provinsi. la menjadi 
Gubernur Zhejiang pada 2012, kemudian 
menjadi sekretaris partai provinsi 
Jiangsu, dan akhirnya menjadi sekretaris 
partai Shanghai pada 2017. Pada tahun 
yang sama, ia diangkat menjadi anggota 
Politbiro PKC. 


Dalam jajaran pemerintahan China 
yang baru, Li akan dibantu oleh Wakil 
Perdana Menteri He Lifeng, juga teman 
dekat Xi sejak kecil. Dia adalah seorang 
ekonom yang sebelumnya bertugas di 
Fujian dan Tianjin. Dia juga mengawasi 
penyusunan rencana lima tahun dan 
proyek investasi, tetapi kurang memiliki 
jam terbang luar negeri. Ding Xuexiang, 
wakil perdana menteri eksekutif, 
diharapkan bertanggung jawab 
utamanya untuk kebijakan ekonomi 
dalam negeri. Karier Ding sebelumnya 
adalah sebagai seorang teknokrat, tapi 
luar biasanya adalah dia tidak pernah 
memimpin satu provinsi pun dalam 
beberapa tahun terakhir. 


- 


Gbr.: Menurut Mao Ning, 
juru bicara Kementerian 
Luar Negeri China, 
Perdana Menteri baru 
China Li Qiang akan 
menghadiri upacara 
pembukaan Forum Boao 
tahunan untuk Konferensi 
Tahunan Asia 2023 dan 
menyampaikan pidato 
utama pada undangan 
forum di Hainan pada 30 
Maret. PM Singapura Lee 
Hsien Loong, PM Malaysia 
Datuk Seri Anwar Ibrahim, 
PM Spanyol Pedro 
Sanchez, PM Pantai 
Gading Patrick Achi, dan 
Direktur Pelaksana Dana 
Moneter Internasional 
(IMF) Kristalina Georgieva 
akan menghadiri 
konferensi tahunan forum 
Baoao ini. 

Courtesy: Kinhua 


21 


HOT ISSUE 


Gbr.: Kombinasi gambar 
yang menunjukkan 
pemimpin China Xi 
Jinping, Li Qiang (kiri atas), 
Zhao Leji, Wang Huning, 
Cai Qi, Ding Xuexiang, 
dan Li Xi setelah Kongres 
Nasional ke-20 Partai 
Komunis China di Aula 
Besar Rakyat di Beijing, 
Tiongkok 23 Oktober 2022. 
Courtesy: 

REUTERS/Tingshu Wang 


22 


Zhao Leji akan mengambil alih sebagai 
ketua Kongres Rakyat Nasional dengan 
pengalaman sebelumnya memimpin 
Komisi Inspeksi Disiplin Pusat partai 
yang kuat. Di antara tugas komisi 
tersebut adalah mengelola kampanye 
khas Xi dalam melawan korupsi dan, 
kebetulan, menargetkan para kader 
yang tidak loyal kepada Xi. 


Loyalis Xi lainnya adalah Wang 
Huning sebagai kepala Konferensi 
Konsultatif Politik Rakyat China, sebuah 
badan seremonial yang disbanding- 
bandingkan fungsinya dengan 
House of Lords Inggris Raya. Reputasi 
Wang dikenal luas sebagai ideolog 
terkemuka partai. Dia mengawasi narasi 
pemerintah dan penulisan pidato. Wang 
juga dipuji karena ikut membentuk 
“Impian China untuk peremajaan besar- 
besaran bangsa China" besutan Xi. 


Disrupsi Kebijakan Luar Negeri 


China menghadapi rivalitas internasional 
yang intens. Pertama, ada isu terkait 
pengaruh Cina atas kekayaannya. 


Seorang juru bicara Konferensi 
Konsultatif Politik Rakyat China 
membantah klaim bahwa Belt and Road 
Initiative adalah jebakan utang sebagai 
“cuma hasutan bernoda,” dan menunjuk 
pada penyelesaian dan pengoperasian 
beberapa proyek infrastruktur seperti 
kereta api China-Laos dan pelabuhan 
Piraeus di Yunani. Namun, dia tidak 
menyebutkan kegagalan BRI di tempat 
lain, Misalnya ada ketidakpuasan 
yang cukup besar di Yunani terkait 
pengelolaan Pelabuhan Piraeus. 


Beberapa negara juga berusaha 
menegosiasikan ulang perjanjian 
BRI mereka. Misalnya, pada Januari 
2019, Maladewa meminta Beijing 
untuk mengurangi utang yang 
diperolehnya selama ledakan investasi 
China baru-baru ini. Menurut menteri 
keuangan barunya, mengklaim bahwa 
terjadi korupsi berskala besar yang 
menggelembungkan nilai kontrak pada 
masa pemerintahan sebelumnya. 


“Ini adalah korupsi yang disengaja,” 
kata Ibrahim Ameer kepada wartawan 


Financial Times.  "[Pemerintah 
sebelumnya] tahu apa yang mereka 
lakukan, mendapatkan suap dari 
kontraktor... Itulah mengapa harga 
kontrak terlalu tinggi.” Ameer adalah 
bagian dari pemerintahan baru yang 
mengambil alih pada November 2018 
setelah kekalahan Abdulla Yameen, yang 
telah mengawasi lonjakan besar-besaran 
dalam proyek-proyek yang didanai 
Tiongkok selama lima tahun sebagai 
Presiden. Beijing mempromosikan 
investasi di Maladewa sebagai 
kisah sukses BRI, sebuah program 
berskala besar untuk mendanai dan 
mengembangkan infrastruktur di 
seluruh Asia dan sekitarnya. 


Meskipun dugaan korupsi tidak 
terbatas pada proyek-proyek yang 
didanai China, Ameer mengatakan 
ini menyumbang sebagian besar dari 
jumlah yang dipermasalahkan. Selain 
itu, ia mencatat bahwa Male berencana 
untuk meminta Beijing mengurangi 
utang yang belum dibayar sehubungan 
dengan kontrak yang diduga meningkat 
dan menyesuaikan tingkat suku bunga 
dan jadwal pembayaran. 


HOT ISSUE 


Perkembangan terbaru di Male 
menambah kekhawatiran China tentang 
momentum BRI. Malaysia juga telah 
membatalkan tiga jalur pipa yang 
didukung Beijing dan menegosiasikan 
ulang jalur kereta api senilai $20 miliar. 
Di Pakistan, pemerintahan Imran Khan 
telah berupaya untuk menegosiasikan 
kembali perjanjian yang dibuat 
dengan dana BRI oleh pemerintahan 
sebelumnya. Pada Januari 2019 yang 
sama, Myanmar juga mengatakan tidak 
memiliki rencana untuk melanjutkan 
pekerjaan bendungan pembangkit 
listrik tenaga air yang didukung China. 


Para pro-China memuji potensi 
BRI untuk meningkatkan PDB 
global, khususnya di negara-negara 
berkembang. Namun, ada juga kritik 
atas pelanggaran hak asasi manusia, 
dampak lingkungan, dan kekhawatiran 
diplomasi perangkap utang yang 
mengakibatkan neokolonialisme dan 
imperialisme ekonomi. Perspektif yang 
berbeda ini menjadi subyek perdebatan 
yang panas. 


Di sisi yang lebih cerah, dari sesi pertama 
lianghui, dalam Rancangan Rencana 


Gbr.: Sebuah kereta listri 
multiple unit (EMU) dari 
China-Laos Railway 
melintasi jembatan 
utama di atas Sungai 
Yuanjiang di barat daya 
Provinsi Yunnan China, 
Jumat, 3 Desember 2021. 
Courtesy: 

dailysabah.com 

Xinhua News Agency via AP 


k 


23 


HOT ISSUE 


24 


Gbr.: Aktivis menggelar 
protes anti-China pada 
hari nasional di Taipei. 
Courtesy: independent.co.uk 
Getty Images 


Pembangunan Ekonomi dan Sosial 
Nasional tahun 2023, China menekankan 
pentingnya BRI saat menuju peringatan 
10 tahun pembangunan bersama. 
Oleh karena itu, BRI China akan 
“fokus pada kawasan utama, negara 
utama, bidang utama, dan proyek 
utama, serta mengonsolidasikan dan 
memperluas kerja sama praktis dengan 
pembangunan bersama negara." 
Selain itu, beberapa negara Afrika yang 
bermasalah, bahkan yang terabaikan 
seperti Sri Lanka, menikmati pinjaman 
China-fitur yang tadinya dimonopoli 
secara besar-besaran oleh tekanan 
demokrasi AS dan sekutunya. 


Menurut laporan yang sama, China 
ingin menjadi kekuatan global yang 
proaktif. Disebutkan “Berpartisipasi 
penuh dan mendalam dalam 
reformasi Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO), terus mempromosikan 
implementasi berkualitas tinggi 
dari “Perjanjian Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif Regional" (RCEP), dan 
secara aktif mempromosikan aksesi 
ke “Komprehensif dan Perjanjian 
Kemitraan Trans-Pasifik Progresif” 
(CPTPP) dan Perjanjian “Kemitraan 
Ekonomi Digital" (DEPA), merundingkan 
dan menandatangani perjanjian 


perdagangan bebas berstandar 
tinggi dengan lebih banyak negara 
dan wilayah. Sangat mempromosikan 
inisiatif pembangunan global dan 
memperkuat kerja sama dengan 
mekanisme multilateral seperti 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kelompok 
Dua Puluh (G20), Kerjasama Ekonomi 
Asia-Pasifik (APEC), negara-negara 
BRICS, ASEAN dan China, Jepang, dan 
Korea Selatan (10t3) pertemuan para 
pemimpin, dan Organisasi Kerjasama 
Shanghai." 


Masalah sensitif lainnya adalah bahwa 
kans Taiwan yang semakin kecil 
untuk menyetujui integrasi dengan 
China daratan secara sukarela, dan 
tampaknya lebih banyak negara 
(barat) yang berniat membuat marah 
Beijing dengan terlibat secara bilateral 
dengan Taiwan. Misalnya, ketika Lituania 
membuka kantor perdagangan Taiwan 
di Vilnius, China mengancam akan 
menolak mengimpor produk Lituania 
dan menekan perusahaan Jerman 
yang produknya sebagian diproduksi 
di Lituania. Setelah itu, Komisi Eropa 
menyatakan bahwa Uni Eropa “siap 
melawan semua jenis tekanan politik dan 
tindakan pemaksaan yang diterapkan 
terhadap negara anggota mana pun.” 


Pidato Ki dalam sesi penutupan kongres 
juga berfokus pada keamanan di mana 
dia berjanji untuk membangun militer 
China menjadi “tembok baja besar" 
untuk membela kepentingan negara. 
Implikasinya bagi Amerika Serikat, 
Jepang, dan beberapa negara Asia 
Tenggara yang memiliki kepentingan 
dan sengketa wilayah dengan 
China. Secara internal, Xi berulang 
kali memberikan pernyataan keras 
tentang perlunya mempertahankan 
klaim China di wilayah Pasifik yang 
lebih luas. Secara internasional, China 
dikenal telah menolak berbagai upaya 
untuk memblokir klaim China, seperti 
keputusan pengadilan Den Haag untuk 
memenangkan klaim Filipina di Laut 
China Selatan. 


Dalam doktrin Pemikiran Xi Jinping 
tentang Sosialisme dengan Karakteristik 
Tiongkok, Taiwan disebutkan 
dalam kebijakan dasar kedua belas 
“Mempromosikan sistem satu negara, 
dua sistem untuk Hong Kong dan 
Makau dengan masa depan “reunifikasi 
nasional lengkap" dan mengikuti prinsip 
Satu-Tiongkok dan Konsensus 1992 
untuk Taiwan." 


Amerika Serikat adalah penjamin de 
facto hak Taiwan untuk memilih status 


HOT ISSUE 


masa depannya. Sedangkan Jepang 
menguasai wilayah-wilayah di Laut 
China Timur yang diklaim China. Mereka 
sangat menyadari bahwa reunifikasi 
China dengan Taiwan akan membuat 
perairan teritorial China semakin 
dekat dengan Jepang. Potensi konflik 
semacam itu dapat diamati di tempat 
lain di mana China masih bermasalah 
dengan tetangganya yang berbatasan 
darat, yakni India. 


Dunia Multikutub 


Baru-baru ini, Xi Jinping membuat 
keputusan krusial yang mencuri 
perhatian dunia. Dia menjadikan 
Moskow kunjungan luar negeri 
pertama dari masa jabatan ketiganya 
sebagai presiden. Itu menggarisbawahi 
komitmennya yang kuat untuk Rusia 
dan Putin secara pribadi. Selain itu, 
China menunjukkan tekad untuk 
mengejar kepentingan nasionalnya 
yang bertentangan dengan tekanan 
ekonomi dan diplomatik AS— 
menunjukkan bahwa China tidak 
akan meninggalkan mitra strategisnya 
dalam melawan pretensi AS untuk 
kepemimpinan global. Itu adalah pesan 
penting untuk audiens domestiknya 
yang semakin nasionalis dan juga 
kepada Global South, di mana tatanan 


Gbr.: Xi Jinping 
mengunjungi Putin di 
Moskow pada 20 Maret 
2023 di tengah perintah 
penangkapan Pengadil 
Kriminal Internasional 
(ICC) terhadap Putin 
atas dugaan kejahatan 
perang. 

Courtesy: SPUTNIK/AFP 

via Getty Images/SERGEI 
KARPUKHIN 


an 


25 


HOT ISSUE 


Gbr.: Pejabat tinggi 
keamanan Iran, Ali 
Shamkhani (kanan), 
diplomat top China, 
Wang Yi (tengah), dan 
Penasihat Keamanan 
Nasional Saudi Musaid 

al Aiban berfoto setelah 
Iran dan Arab Saudi 
setuju untuk melanjutkan 
hubungan diplomatik 
bilateral setelah beberapa 
hari pertemuan antara 
pejabat tinggi keamanan 
kedua negara di Beijing 
10 Maret. Courtesy: LUO 
XIAOGUANG/XINHUA via 
GETTY IMAGES 


26 


| 
{ 
¥ 


liberal yang dipimpin AS berada dalam 
tekanan. 


China adalah mitra yang dominan. Xi 
mendapat dukungan geopolitik yang 
signifikan dari Presiden Rusia Vladimir 
Putin, di mana pertemuan mereka 
meninggalkan kesan yang gamblang 
bahwa Rusia lebih membutuhkan China 
daripada sebaliknya. Tidak seperti AS, 
“kebijakan tidak ikut campur hal-hal 
domestik” China adalah penjelasan 
terbaik atas penolakan selanjutnya 
untuk mengutuk operasi militer 
Putin ke Ukraina. Pemerintahan Xi 
bahkan mengusulkan rencana untuk 
menghentikan krisis Ukraina. Dengan 
pintarnya tanpa menuduh Rusia sebagai 
agresor, China kokoh “berdiri di sisi 
sejarah yang benar,” dan mendesak 
negara-negara barat untuk berhenti 
mengobarkan perang dengan cara 
menyetop mengirim lebih banyak 
senjata ke Ukraina. 


Setelah dibombardir oleh berbagai 
sanksi ekonomi sebagai pariah 
politik global oleh rezim Barat yang 
demokratis, Putin setuju dengan Xi 
dan berkata, “Kami siap bernegosiasi 
(untuk menghentikan perang), tetapi 


Ap ng 


, 


terserah mereka." Kekhawatiran mereka 
dapat dibenarkan karena Ukraina dan 
sekutunya tidak secara aktif mendorong 
dialog formal terbuka untuk perdamaian 
saat ini. 


China dan Rusia bukanlah sekutu militer 
dan tidak akan beraliansi dalam waktu 
dekat, tetapi kemitraannya yang erat 
kemungkinan besar akan berbuah dan 
menantang tatanan yang dibangun 
AS. Selain itu, Presiden Rusia Vladimir 
Putin mengatakan pada pertemuan 
dengan pemimpin China Xi Jinping 
pada 20 Maret, hubungan antara 
Moskow dan Beijing berkontribusi untuk 
memperkuat dunia multikutub. 


Upaya Ki untuk membuat yuan sebagal 
mata uang dunia adalah bagian dari 
tujuan pemerintah China untuk lebih 
terlibat dalam urusan ekonomi dan 
politik global. Sebelum mengunjungi 
Moskow, Ki mengumumkan negosiasi 
perjanjian damai yang berhasil antara 
Arab Saudi dan Iran, yang berniat untuk 
membantu mengakhiri perang proksi di 
Yaman. Dalam berita terkait, Arab Saudi 
sedang mempertimbangkan untuk 
menjual minyak ke China dengan mata 
uang yuan, bukan lagi dolar AS. 


T x Lai 
a < sewa 

Dinamika Masa Depan 

Dengan tim baru Ki, kita dapat 


memeriksa laporan kerja Li Keqiang. 
Dokumen tersebut merupakan 
kombinasi rapor pada tahun lalu 
dan cetak biru untuk masa depan. 
Seperti biasa, sebagian besar laporan 
berkaitan dengan pencapaian masa 
lalu, sedangkan beberapa halaman 
terakhir menyajikan rekomendasi 
untuk masa depan. Yang pertama, 
laporan itu mengklaim bahwa di bawah 
bimbingan “Pemikiran Xi Jinping 
tentang Sosialisme dengan Karakteristik 
Tionghoa", perang melawan kemiskinan 
telah dimenangkan dan tujuan negara 
yang makmur telah tercapai. 


Produk domestik bruto selama lima 
tahun terakhir dilaporkan meningkat 
sebesar 5,2 persen, telah terjadi 
terobosan dalam inovasi ilmiah dan 
teknologi inti, dan China berhasil 
menjadi tuan rumah Olimpiade Musim 
Dingin dan Paraolimpiade Musim Dingin 
2022. Pengusaha, asing dan domestik, 
harus didukung, dan dorongan menuju 
kemakmuran bersama akan terus 
berlanjut. 


BEIJING 2022 


“д 


Laporan Li merekomendasikan адаг 
partai menjadi lebih kuat dalam 
bisnis swasta, kementerian, dan 
masyarakat untuk lebih memastikan 
stabilitas ekonomi. Selain itu, akan ada 
peningkatan penekanan pada sains dan 
teknologi di bawah pengawasan partai. 
Bagian dari rencana restrukturisasi 
Kementerian Sains dan Teknologi 
melibatkan pembentukan komite partai 
supra-kementerian yang mengingatkan 
kita pada era Mao dan membalikkan 
upaya selama puluhan tahun untuk 
memisahkan peran negara dan partai 
yang diprakarsai Deng Xiaoping. 


Media pemerintah China menyatakan 
bahwa Kongres Rakyat Nasional 
dan Konferensi Konsultatif Politik 
Rakyat China sukses besar. Kedua 
pertemuan tersebut memang telah 
mengidentifikasi tujuan yang ambisius. 
Namun, jika tujuan ini tidak tercapai, 
mereka berisiko menodai warisan tiga 
masa jabatan Xi dan perwujudan Mimpi 
China. 


Kita dapat mengantisipasi bahwa di 
bawah bimbingan pemimpin tertinggi 
Xi, implementasi Mimpi China akan 


HOT ISSUE 


Gbr.: Olimpiade Musim 
Dingin dan Paralimpiade 
2022, Tiongkok. 

Courtesy: various sources 


Joe Biden, Ki Jinping, and 
Desain: Ahbab Abe 


dalam seri X-Men. 
Desain: Ahbab Abe 


mendominasi politik globalnya 
setidaknya selama dua dekade lagi. 
Kecuali jika China menghadapi 
hambatan serius dengan ekonomi 
dan diplomasi internasionalnya, dunia 
yang cenderung multikutub akan mulai 
terbentuk. Ini akan tampak menarik 
bagi sejumlah negara berkembang yang 
sedang berjuang, baik yang memiliki 
sedikit kehadiran AS maupun pariah 
di luar lingkaran AS. 


Mempertimbangkan hal-hal itu, kita 
dapat bermain deskriptif di mana AS 
berperan sebagai Profesor X dalam seri 
X-Men, dan China sebagai Magneto si 
anti-pahlawan (sebelumnya seorang 
penjahat). Dalam beberapa kasus, Prof. X 
memiliki kekuatan untuk memanipulasi 
mutan agar berperilaku lebih baik 
(semoga tulus demi kebaikan mereka 
sendiri ya). Akan tetapi, Magneto bisa 
menahan manipulasinya dengan helm 
khususnya. 


Magneto juga bisa menarik khalayak 
yang lebih luas, bahkan kepada mutan 
yang bernuansa 'keras, dan memimpin 
mereka pada suatu perjuangan. Namun, 
keduanya sering berselisih dengan 
perspektifnya masing-masing. Tidak 
ada pihak waras mana pun yang 
menginginkan perang dunia lagi, tetapi 
kita semua setuju bahwa Prof. X dan 


Magneto harus lebih bijaksana di dalam 
menggunakan kekuatan mereka. 


Dalam skenario dunia multilkutub yang 
dinarasikan dengan gemilang oleh 
China dan Rusia, ada mutan (-mutan) 
kuat yang mengintai diam-diam, 
bahkan aktor non-negara sekalipun, 
yang dapat mendatangkan malapetaka 
global, seperti yang telah kita pelajari 
dari pengalaman Perang Dunia I. Ini 
adalah kekhawatiran yang nyata karena 
mereka mendapatkan lebih banyak 
kekuatan dengan pendekatan “inklusif” 
China dan tadinya selalu terpojok 
oleh kekuatan demokrasi Barat. Siapa 
yang bisa menjamin bahwa mereka 
tidak akan berbuat ulah pada masa 
mendatang? 


Semoga dalam skenario bencana seperti 
itu, Prof. X dan Magneto dapat bersatu 
dan mencegah bencana yang lebih 
besar lagi. 


*** Denis Toruan 


(SATELLITES 


Сере ANARTIFICIAL SATELLITE USED FOR A MILITARY 


Design by Ahbab Abe @2023 


үзе” al ! " "o i 
ANING WATCHMAN” IN SPANISH) SERIES OF SPACECRAFT WERE DESIGNED TO MONITOR WORLDWIDE COMPLIANCE WITH 
53 NUCLEAR TEST BAN TREATY. THE SATELLITES WERE SQ SUCCESSFUL, EACH OPERATING FOR AT LEAST 5 YEARS, THAT A 
ISITION OF A FOURTH AND FIFTH PAIRS WAS CANCELLED. INSTEAD, TRW WAS AWARDED AFURTHER CONTRACT IN 
; FOR AN ADVANCED VELA SPACECRAFT SERIES. THE VELA SERIES WAS THE FIRST SPACECRAFT PROCUREMENT TO 
foc 92,5 uM UTILIZE A FIXED PRICEINCENTIVE CONTRACT. = ° ° > 


м 


e 0.0 er Te” o 


о 9 7760 © 9 9 


Kapal Selam Bertenaga 
Nuklir untuk Australia 


dan Implikasinya Bagi 
NPT dan Indonesia 


Ilustrasi: Kapal selam ia- 
rasi Kopel ae Ada perkembangan baru yang mengganggu hubungan Indonesia 


Design Ahbab Abe Australia akhir-akhir ini. Sebetulnya, bagi Indonesia, friksi atau 


ganjalan itu sudah dirasakan sejak pembentukan AUKUS pada 
September 2021. 


Indonesia merasa terganggu karena jauh hari sejak AUKUS terbentuk, keinginan 
Australia memiliki kapal selam bertenaga nuklir bukanlah hal yang rahasia. Untuk 
tujuan itu, Australia bahkan berani membatalkan kontrak dengan Prancis untuk 
pengadaan kapal-kapal selam konvensional nonnuklir. Pembatalan ini membuat 
Prancis marah besar. 


AFRICA ! 
MALDIVES 
faut 
British Indian 
Ocean Territory 
INDIAN 
куки рчс” O-C-E-A-N 
0 1,000 Miles 
0 1,000 2,000 Kilometers 


Perasaan terganggu itu kini dirasakan 
lagi oleh Indonesia karena ada 
pengumuman resmi dari tiga pemimpin 
puncak negara-negara anggota AUKUS. 


AS, Inggris, dan Australia telah 
mengungkapkan rincian rencana 
mereka untuk membuat armada baru 
kapal selam bertenaga nuklir, yang 
bertujuan melawan pengaruh China di 
kawasan Indo-Pasifik. 


Kapal selam bertenaga nuklir memiliki 
keunggulan dibandingkan kapal selam 
konvensional yang bertenaga diesel- 
elektrik. Kapal selam bertenaga nuklir 
mampu beroperasi di laut selama 
bertahun-tahun tanpa harus mengisi 
bahan bakar. Artinya, kapal selam ini 
bisa beroperasi di wilayah yang sangat 
jauh dari pangkalannya untuk jangka 
waktu yang sangat lama. 


Australia akan menerima kapal selam 
bertenaga nuklir yang dipersenjatai 
secara konvensional berdasarkan 
kesepakatan yang diumumkan setelah 
pertemuan para pemimpin Amerika 


@ ARMORY „коооз 


REBORN 


RUSSIAN FEDERATION 


“Na ж 
к “STA P x 
w. A 


GEOSTRATEGY 


РАБЛЕ C 
OCEAN 


Mariana 
Islands 
(US) 


FEDERATED STATES MARSHALL 
OF MICRONESIA ISLANDS 


s» TIMOR- 
"ESTE 


жә 


Great 
Australian = 


Bight 


Serikat, Inggris, dan Australia pada Senin 
(13 Maret 2023). Di bawah pakta AUKUS, 
Australia akan mendapatkan kapal 
selam bertenaga nuklir pertamanya - 
setidaknya tiga kapal selam - dari AS. 


Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri 
Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri 
Australia Anthony Albanese mencapai 
kesepakatan di North Island Naval Air 
Station di San Diego, California. 


Albanese mengatakan perjanjian itu 
“mewakili investasi tunggal terbesar 
dalam kemampuan pertahanan 
Australia sepanjang sejarah kita.” Dia 
berterima kasih kepada AS karena mau 
berbagi teknologi propulsi nuklirnya 
untuk kedua kalinya dalam sejarah. 


Aliansi Strategis 


Kemitraan AUKUS dideklarasikan pada 
September 2021. Dalam pernyataan 
bersama, pimpinan AUKUS mengatakan, 
mereka berkomitmen untuk 
menetapkan standar nonproliferasi 
nuklir tertinggi. Pernyataan bersama 


Gbr.: 
Peta dunia Asia-Pacific. 
Courtesy: mapsofworld.com 


31 


GEOSTRATEGY 


Gbr.: Kapal selam Collins 
Class Australia - HMAS 
Collins, HMAS Farncomb, 
HMAS Dechaineux, dan 
HMAS Sheean dalam 
formasi. 

Courtesy: navy.gov.au 


tersebut merujuk pada aliansi strategis 
di antara ketiga negara. 


Mereka mengklaim, rencana tersebut 
memenuhi komitmen ini dan 
mencerminkan kepemimpinan lama 
mereka dalam, dan menghormati, rezim 
non-proliferasi nuklir global. 


Ketiga pemimpin sepakat untuk 
berkonsultasi dengan IAEA (Badan 
Energi Atom Internasional) “untuk 
mengembangkan pendekatan non- 
proliferasi yang menetapkan preseden 
terkuat untuk akuisisi kemampuan 
kapal selam bertenaga nuklir.” 


Kapal selam bertenaga nuklir akan 
mencakup penggunaan teknologi 
AS terkini. Para sekutu ini juga akan 
bekerja untuk membuat armada baru 
menggunakan teknologi mutakhir, 
termasuk reaktor Rolls-Royce buatan 


Inggris. 


Dikenal sebagai “SSN-AUKUS,” kapal 
selam bertenaga nuklir akan dibangun 
dan digunakan oleh Inggris dan 
Australia. Inggris dijadwalkan untuk 


mengirimkan kapal selam pertamanya 
pada akhir 2030-an. Australia akan 
mengirimkan kapal selam pertamanya 
ke Inggris pada awal 2040-an. 


AS akan berusaha menjual tiga kapal 
selam bertenaga nuklir kelas Virginia 
kepada Australia mulai awal 2030-an. 
AS bersedia menjual hingga lima kapal 
selam, jika diperlukan. 


Presiden Biden menyatakan, “Proyek 
pertama ini hanyalah permulaan. Lebih 
banyak kemitraan, lebih banyak potensi 
perdamaian dan keamanan di kawasan 
yang ada di depan. Sederhananya, kami 
menempatkan diri kami pada posisi 
terkuat untuk mengatasi tantangan hari 
ini dan besok, bersama-sama." 


Kesalahan dan Bahaya 


China merasa sangat terganggu. China 
mengecam keras kesepakatan angkatan 
laut yang signifikan itu. Kementerian 
Luar Negeri China pada 14 Maret 2023 
menuduh AS, Inggris, dan Australia 
“berjalan semakin jauh di jalur kesalahan 
dan bahaya." 


Wakil China di PBB sebelumnya juga 
menuduh sekutu-sekutu Barat itu 
menghentikan upaya non-proliferasi 


nuklir. Tetapi Presiden Biden 
mengatakan, kesepakatan itu bertujuan 
untuk memperkuat perdamaian di 
kawasan dan menekankan bahwa kapal 
selam itu akan “bertenaga nuklir, bukan 
bersenjata nuklir”. 


Untuk Indonesia, situasinya cukup jelas. 
Alasan awal Australia untuk pengadaan 
kapal selam bertenaga nuklir adalah 
untuk melawan pengaruh China di 
Kawasan Asia-Pasifik. Itulah sebabnya 
rencana Australia didukung kuat oleh 
sekutunya Inggris dan AS. 


Namun apa yang Australia belum 
nyatakan secara terbuka adalah bahwa 
kapal selam itu juga dapat digunakan 
untuk memata-matai tetangga 
terdekatnya di utara: Indonesia. 
Memikirkan kapal selam Australia 
berkeliaran tanpa terdeteksi di perairan 
Indonesia selama bertahun-tahun, 
membuat pemerintah Indonesia merasa 
sangat tidak nyaman. 


Indonesia, sebagai kekuatan besar 
di kawasan Asia Tenggara dan 
tetangga Australia, telah menyatakan 
keprihatinannya atas keputusan 
Australia mengakuisisi kapal selam 
bertenaga nuklir di bawah kemitraan 
AUKUS. 


Menyusul pengumuman kemitraan 
AUKUS, kementerian luar neoeri 
Indonesia mengeluarkan pernyataan 
yang mengungkapkan kekecewaannya 
terhadap keputusan tersebut, yang 
menyatakan bahwa hal itu “merusak 
Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir 
Asia Tenggara yang telah berlangsung 
selama puluhan tahun dan semakin 
memperumit situasi strategis di 
kawasan tersebut. “ 


Indonesia secara historis telah menjadi 
pendukung vokal upaya non-proliferasi 
nuklir dan telah lama menganjurkan 
pembentukan zona bebas senjata nuklir 
di Asia Tenggara. 


Akuisisi kapal selam bertenaga 
nuklir oleh Australia, yang bukan 


Gbr.: Kapal selam serang 
kelas Virginia, USS North 


Dakota (SSN-784), tiba 
di Fasilitas Peredam 
Magnetik (MSF) Trident 


Refit Facility pada Agustus 


2017. 
Courtesy: news.usni.org 
US Navy photo 


33 


Gbr.: Kapal Selam Kelas 
Astute Angkatan Laut 


Kerajaan Inggris saat ini. 


34 


Courtesy: thedrive.com 


penandatangan Traktat Non- 
Proliferasi Nuklir, telah menimbulkan 
kekhawatiran di Indonesia tentang 
potensi perlombaan senjata nuklir di 
wilayah tersebut. 


Tantangan Keamanan 


Selain keprihatinannya tentang implikasi 
kemitraan AUKUS terhadap keamanan 
kawasan, Indonesia juga menyatakan 
kekecewaannya terhadap keputusan 
Australia untuk mengejar akuisisi 
kapal selam bertenaga nuklir tanpa 
berkonsultasi dengan tetangganya di 
kawasan tersebut. 


Pemerintah Indonesia menyerukan 
transparansi dan konsultasi yang lebih 
besar di antara mitra regional dalam 
mengatasi tantangan keamanan di 
Indo-Pasifik. 


Secara keseluruhan, tanggapan 
Indonesia terhadap akuisisi kapal 
selam bertenaga nuklir oleh Australia 
dilakukan dengan hati-hati dan terukur, 
yang mencerminkan komitmen jangka 


panjang Indonesia terhadap stabilitas 
regional dan upaya non-proliferasi nuklir. 


Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) 
adalah perjanjian internasional penting 
yang bertujuan untuk mencegah 
penyebaran senjata nuklir dan 
mempromosikan penggunaan energi 
nuklir secara damai. Perjanjian tersebut 
ditandatangani pada 1968 dan telah 
diratifikasi oleh sebagian besar negara 
di dunia, termasuk banyak negara di 
kawasan Asia-Pasifik. 


NPT menetapkan kerangka kerja 
sama antarnegara anggota dalam 
penggunaan energi nuklir secara damai, 
sementara juga menetapkan batasan 
kepemilikan, pengembangan, dan 
transfer senjata nuklir. 


Perjanjian itu membagi 
penandatangannya menjadi dua 
kategori: negara senjata nuklir (NWS) 
dan negara senjata non-nuklir (NNWS). 
NWS adalah negara-negara yang telah 
mengembangkan dan menguji senjata 
nuklir sebelum NPT diberlakukan, 


APR 2023 e ARMORY 


BORN 


sedangkan NNWS adalah negara- 
negara yang belum. 


Di kawasan Asia-Pasifik, beberapa 
negara telah menandatangani dan 
meratifikasi NPT, antara lain China, 
Jepang, Korea Selatan, Aust  ralia, 
dan Selandia Baru. Negara-negara ini 
berkomitmen untuk tujuan perjanjian 
mencegah penyebaran senjata nuklir 
dan mempromosikan perlucutan 
senjata. Namun, ada juga beberapa 
negara di kawasan yang belum 
menandatangani atau menarik diri dari 
NPT, termasuk Korea Utara dan India. 


Program nuklir Korea Utara telah 
menjadi sumber perhatian utama 
masyarakat internasional, khususnya 
di kawasan Asia-Pasifik. Korea Utara 
menarik diri dari NPT pada 2003 dan 
sejak itu telah melakukan beberapa 
uji coba nuklir, meskipun ada sanksi 
dan tekanan internasional untuk 
menghentikan program nuklirnya. 
Hal ini menyebabkan ketegangan di 
wilayah tersebut dan menimbulkan 
kekhawatiran tentang kemungkinan 
proliferasi nuklir. 


India adalah negara lain yang belum 
menandatangani NPT, dengan alasan 
kekhawatiran tentang ketentuannya 
dan kurangnya kemajuan dalam 
perlucutan senjata nuklir global. 
India telah melakukan beberapa uji 
coba nuklir dan mengembangkan 


Ф) ARMORY aor 202 


REBORN 


GEOSTRATEGY 


persenjataan nuklir, yang menyebabkan 
ketegangan dengan tetangga dan 
saingannya, Pakistan. 


Mekanisme Verifikasi 


Perjanjian Nonproliferasi Nuklir telah 
memainkan peran penting dalam 
mempromosikan nonproliferasi dan 
perlucutan senjata nuklir di kawasan 
Asia-Pasifik. Sementara banyak negara 
di kawasan telah menandatangani 
dan meratifikasi perjanjian tersebut, 
ada juga beberapa negara yang 
belum, dan program nuklir mereka 
terus menimbulkan tantangan bagi 
keamanan dan stabilitas kawasan. 


Indonesia mengharapkan Australia 
untuk tetap konsisten dalam memenuhi 
kewajibannya berdasarkan NPT dan IAEA 
Safeguards, serta mengembangkan 
bersama IAEA suatu mekanisme 


Gbr. atas: Presiden Joe 
Biden, tengah, berbicara 
tentang kemitraan 

AUKUS yang baru dengan 
PM Australia Anthony 
Albanese, kiri, dan PM 
Inggris Rishi Sunak di 
Pangkalan Angkatan Laut 
Point Loma. 

Courtesy: 
sandiegouniontribune.com 


Gbr. bawah: Dua kapal 
selam nuklir Tipe 094A 
yang telah ditingkatkan 
telah beroperasi di 
Tiongkok.Courtesy: тер. 
com 

Photo- Reuters 


35 


Gbr.: PM Australia Alban 


bersama Presiden Jokowi. 


36 


Courtesy: setkab.go.id 


verifikasi yang efektif, transparan dan 
tidak diskriminatif. 


Akun Twitter Resmi Kementerian Luar 
Negeri RI menyatakan, Indonesia telah 
mengikuti secara dekat kemitraan 
keamanan AUKUS, khususnya 
pengumuman jalur untuk mencapai 
kapabilitas kritis AUKUS. 


Kemlu RI menyatakan, menjaga 
perdamaian dan stabilitas di kawasan 
adalah tanggung jawab semua negara. 
Sangat penting bagi semua negara 
untuk menjadi bagian dari upaya ini. 


Duta Besar Australia untuk Indonesia 
Penny Williams memberikan tanggapan 
setelah Indonesia mengkritik program 
pengadaan kapal selam bertenaga 
nuklir, yang merupakan hasil 
kesepakatan antara Australia, Inggris 
dan Amerika Serikat. 


Menurut Williams, Australia menghargal 
keterlibatan berkelanjutannya 


dengan Indonesia di AUKUS. AUKUS 
memberikan kontribusi positif bagi 
perdamaian dan stabilitas kawasan, 
dan Australia akan terus bekerja secara 
terbuka dan transparan dengan IAEA 
untuk mengembangkan pendekatan 
non-proliferasi nuklir yang tepat dan 
kuat. 


Pengadaan kapal selam bertenaga 
nuklir oleh Australia merupakan ujian 
lanjutan hubungan Indonesia-Australia. 
Inijuga merupakan ujian seberapa besar 
komitmen Australia untuk mematuhi 
peraturan NPT. Mengingat kemarahan 
China atas manuver AUKUS, ada risiko 
besar terjadi perlombaan senjata di 
Kawasan Asia-Pasifik. 


***Satrio Arismunandar 


Ý SATELLITES 


IS AN ARTIFICIAL SATELLITE USED: FOR А MILITARY ^ 

PURPOSE. THE MOST COMMON Mi ARE 

INTELLIGENCE GATHERING, NAVGATEN AND 
MILITARY COMMUNICATIONS., . 


Design by Ahbab Abe ©2023 


-IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. ANNOUNCED IN JUNE 2010 ITS COMPREHENSIVE PLAN FOR FUNDING, BUILDING AND DEPLOYING ITS 
_ NEXT-GENERATION SATELLITE CONSTELLATION, IRIDIUM NEXT TO REPLACE THE ORIGINAL IRIDIUM CONSTELLATION. SPECIFICALLY, THE 
COMPANY ANNOUNCED THE EXECUTION OF A FIXED PRICE CONTRACT WITH THALES ALENIA SPACE FOR THE DESIGN AND - 
CONSTRUCTION OF SATELLITES FOR THE IRIDIUM NEXT CONSTELLATION. 
DNS FIXED PRICE CONTRACT WITH THALES ALENIA SPACE PROVIDES FOR THE CONSTRUCTION OFTHE ORGINALLY PLANNED 72 OPERATIONAL SATELLITES AND IN-ORBIT SPARES, PLUS 
= AN ADOITENAL NINE GROUND SPARES, WHICH PROVIDE GREATER RISK MBA RESPECT TO THE NEW CONSTELLATION. AS A RESULT OF THE EXPANDED SCOPE OF THE PROJECT, 
THE TOTAL COST OF IRDUM NEXT, INCLUDING ALL COSTS SOCIATED WITH DEVELOPMENT MANUFACTURE AND LAUNCH OF THE CONSTELLATEN, IS NOW ANTIPATED TO BE 

` APPROKIATELY S2 BLLION М ОТЕМ IRIDIUM AS ENTERED INTO AN AUTHORIZATION TO PROCEED (ATP), WHICH ALLONS THALES ALENIA SPACE TO COMMENCE WORK IMMEDIATELY 
С NON ME DEVELOPMENT OF SATELLITES PROR TO COMPLETION OF THE ҮНДЕС WITH THE PLAN TO COMMENCE THE LAUNCH OF THE FIRST SATELLITES DURING THE FIRST QUARTER OF 


SOURCES: 2% SOURCES 


o е е оС 99 eo 


POINT OF VIEW 


angan yang. 
КӨЗГЕ La dan. 
[363 lanjutan! 


" i Ы 
Oleh Achmad Yakub dan Entang Sastraatmadja* 

Женйс v. Yakub (kiri) adalah Deputi Asisten Utusan Khusus Presiden (UKP) RI, sedangkan 

т» Entang Sastraatmadja (kanan) adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat. . 


мү A 
MU 4-4. E 


Jargon kedaulatan pangan kini semakin relevan, ketika badan 
pangan dunia FAO beberapa waktu lalu memperingatkan akan 
adanya ancaman krisis pangan dalam beberapa waktu ke depan. 
Bahkan Mesir contohnya, saat ini sedang mengalami krisis pangan 
dan devaluasi mata uangnya karena bergantung pada impor. 


Pandemi yang dalam dua tahun melanda meningkatkan potensi dampak krisis 
pangan tersebut menjadi kian berat. Optimisme harus selalu dijaga, terlebih 
ketika negeri ini punya kesejarahan yang kental sebagai negara agraris dengan 
beberapa di antaranya adalah wilayah lumbung pangan potensial. 


Ilustrasi: 
Ketahanan Pangan ; P š 
Indonesia Semangat pencapaian swasembada pangan harus senantiasa digalakkan 


Desain: Ahbab Abe dengan memperkuat fondasi ketahanan pangan. Demi untuk mewujudkannya, 


9 MINAPADI 


INPARI 33 | 
+ 
NILA | 


kemandirian pangan harus dibangun 
sehingga pada akhirnya kedaulatan 
pangan dapat digapai setelahnya. 


Namun upaya pembangunan pangan 
di negeri ini harus pula didasarkan 
pada pencapaian yang berbasis kualitas 
dan berkelanjutan. Dengan begitu 
persoalan pemenuhan pangan tidak 
mendatangkan masalah baru pada hulu 
melainkan tujuan tetap tercapai dengan 
faktor pendukungnya senantiasa sehat 
dan lestari. 


Pembangunan Pertanian 


Mengacu pada Peraturan Presiden 
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan 
Pangan Nasional sebagai turunan dari 
regulasi Undang Undang Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Pangan, Indonesia 
sebenarnya telah memiliki berbagai 
langkah proteksi dari masalah pangan 
yang harus dihadapi. Seperti: sarana 
prasarana dan teknologi pertanian, 
diversifikasi dan akses pangan yang 
belum merata, serta ketersediaan benih 
berkualitas. 


Sehingga dilakukan program-program 
pembangunan pertanian dan desa, 
seperti rehabilitasi jaringan irigasi, 
pembangunan lumbung pangan 
perbatasan, integrasi jagung dan sawit, 
pengadaan benih unggul untuk padi, 
jagung, kedelai, cabai, dan bawang. 
Serta pengendalian impor pangan 
strategis dan Stabilisasi Pasokan dan 
Harga Pangan (SPHP) beras, agar akses 
atas pangan bisa merata. 


Semua pihak tentu tak ingin jika 
ketahanan pangan tertinggal sebagai 
jargon semata. Sebaliknya, ketahanan 
pangan harus menjadi dasar kebijakan 
dan pengambilan keputusan dan 
referensi utama yang terbumikan, 
sehingga menjadi tanggung jawab 
bersama seluruh lapisan masyarakat. 


Maka dari itu termaktub dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa 
pangan telah ditetapkan sebagai 
urusan wajib yang tidak terkait dengan 
pelayanan dasar. 


Gbr. atas: Presiden Jokowi 
meninjau persawahan 

di Desa Trayu, Kec. 
Banyudono, Kab. Boyolali, 
Jateng (29/10) 


Courtesy: setkab.go.id 


gah Ri & 
cai Ei іп 2 а 
Tabanan Regency, Bali, 
Indonesia 


Courtesy: wikimedia.org 


Gbr. bawah: Saluran 
Irigasi Petani Di Desa 
Lembah Dolopo 
Madiun 


Courtesy: 
gefmmadiün:com 


| 


39 


POINT OF VIEW 


Gbr. atas: 

Pekerja mengangkut 
karung berisi beras di 
Gudang Bulog Pulo 
Brayan, Kota Medan, 
Sumatera Utara, Selasa 
(24/1/2023) 

Courtesy: 
mediaindonesia.com 

antara foto/tudi 


Gbr. bawah: Suasana 
gudang beras / Bulog 
Courtesy: 

infopublik.id 


40 


Sejatinya ini menunjukkan betapa 
seriusnya pemerintah dalam urusan 
pengelolaan pangan di tanah air hingga 
mendorong semua elemen untuk 
meningkatkan fokus pada urusan 
pangan. 


Penyelenggaraan Pangan 


Berdasarkan UU 18 Tahun 2012 
tentang Pangan, penyelenggaraan 
Pangan adalah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan 
dalam penyediaan, keterjangkauan, 
pemenuhan konsumsi Pangan dan 
Gizi, serta keamanan Pangan dengan 
melibatkan peran serta masyarakat yang 
terkoordinasi dan terpadu. 


Merujuk FAO, ketahanan pangan 
mencakup pada tiga hal. Yakni: aspek 
ketersediaan pangan, aksesibilitas 
atau keterjangkauan pangan oleh 
masyarakat, serta pemanfaatan dan 
keamanan pangan. 


Ketiga pendekatan ketahanan pangan 
tersebut telah dirangkum dan direspons 
dalam sejumlah kebijakan bahwa 
ketersediaan pangan diperoleh dari 
hasil produksi para petani di dalam 
negeri juga dari cadangan pangan. 


Juga, bisa melalui impor pangan 
ketika produksi dalam negeri dan 
cadangannya diperhitungkan tidak 
mencukupi kebutuhan masyarakat. 


Terkait aksesibilitas, Pemerintah dalam 
beberapa waktu terakhir sangat gencar 
melakukan pembangunan infrastruktur 
untuk menekan ekonomi biaya tinggi. 
Hal ini memungkinkan biaya logistik 
ditekan sehingga harga pangan 
semakin terjangkau dan mudah diakses 
masyarakat sampai pada akhirnya 
tercapai stabilisasi harga pangan. 


Harga Acuan Pembelian 


Pemerintah melalui Badan Pangan 
Nasional (Bapanas) juga telah secara 
resmi menerbitkan regulasi dalam 
bentuk Peraturan Kepala Badan Pangan 
Nasional (Perkaban) Nomor 11 Tahun 
2022. 


Terbitnya regulasi tentang Harga Acuan 
Pembelian di Tingkat Produsen dan 
Harga Acuan Penjualan di Tingkat 
Konsumen, diharapkan mampu 
melindungi produsen dan konsumen 
pangan dari gejolak yang tidak 
menguntungkan. 


POINT OF VIEW 


Enam komoditas yang diatur mencakup 
kedelai, cabai, bawang merah, daging 
sapi, daging kerbau, dan gula. Perlu 
koordinasi yang kuat agar peraturan ini 
bisa dilaksanakan. 


Ke depan perlu dirumuskan penetapan 
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 
untuk gabah dan beras. Pengaturan 
harga yang dilakukan dengan cermat 
tersebut pada praktiknya sangat efektif 
meningkatkan kesejahteraan petani, 
penggilingan padi kecil, dan antisipasi 
terjadinya inflasi yang potensial 
menganggu pertumbuhan ekonomi. 


Sementara soal pemanfaatan pangan, 
semua pihak perlu untuk bahu- 
membahu mengedukasi masyarakat 
dalam meragamkan pola makan, 
sehingga terwujud diversifikasi pangan. 
Ketergantungan yang terlampau 
berlebihan pada satu komoditas pangan 
akan berdampak buruk sistemik untuk 
jangka panjang. 


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 


Salah satu komponen terpenting dalam 
mewujudkan ketahanan pangan adalah 
lahan pertanian yang produktif. Oleh 


) 


karena itu, kualitas dan kelestariannya 
harus dijaga dan dipelihara sehingga 
tetap berlanjut dan sinambung untuk 
menumpu produksi pangan. 


Sebagaimana tujuan pembangunan 
berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
nomor 2, yaitu untuk mengakhiri 
kelaparan, mencapai ketahanan 
pangan, memperbaiki nutrisi dan 
mempromosikan pertanian yang 
berkelanjutan. 


Untuk itu perlunya produksi dan 
konsumsi dikelola dengan penuh 
tanggung jawab (responsible 
consumption and production), 
sehingga perlu ditekankan bahwa upaya 
mewujudkan ketahanan pangan harus 
benar-benar berdasar pada kualitas dan 
keberlanjutan. 


Terlebih Indonesia sebagaimana 
seluruh anggota PBB lainnya memiliki 
tanggung jawab yang sama untuk 
mengimplementasikan SDGs, yang 
secara eksplisit bertujuan memberantas 
kemiskinan dan kelaparan, mengurangi 
ketimpangan dalam dan antar negara, 
memperbaiki manajemen air dan 


Gbr. atas: 

Suasana panen padi 
Courtesy: 
tabloid-desa.com 


Gbr. bawah: 

Sejumlah pemuda 
merontokkan padi yang 
baru dipanen dengan 
mesin di Desa Porame, 
Sigi, Sulawesi Tengah, 
Senin (28/11/2022) 
Courtesy: visiteliti.com 
Antara Foto/Basri Marzuki 


41 


POINT OF VIEW 


Gbr. kiri atas: Petani 
memanen jagung di 
Desa Pecukan, Juwangi, 
Boyolali, Jawa Tengah, 
Jumat (23/12/2022) 
Courtesy: rri.co.id 

antara foto/Yusuf Nugroho 


Gbr. kanan atas: 
Hutan sagu, Papua 
Courtesy: 
mediapustakapapua.id 


Gbr. bawah: 
Budidaya Sagu 
Courtesy: agrozine.id 


42 


% 


energi, serta mengambil langkah urgen 
untuk mengatasi perubahan iklim. 


Perlindungan Lahan 


SDGs menegaskan pentingnya upaya 
mengakhiri kemiskinan, agar dilakukan 
bersama dengan upaya strategis untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
menerapkan langkah kebijakan sosial 
untuk memenuhi aneka kebutuhan 
sosial (seperti: pendidikan, kesehatan, 
proteksi sosial, kesempatan kerja), dan 
langkah kebijakan untuk mengatasi 
perubahan iklim dan proteksi 
lingkungan. 


Mengacu pada hal ini, relevan kiranya 
untuk melihat kembali potensi sumber 
daya pertanian yang melimpah di negeri 
ini, termasuk lahan yang subur dan 
terbentang luas. Lahan inilah yang 
harus dikelola secara berkesadaran 
dalam rangka menghasilkan produksi 
pertanian yang tinggi, guna mencukupi 
kebutuhan konsumsi masyarakat. 


Kekuatan sektor pertanian dalam 
menghasilkan produksi yang selanjutnya 
dikonsumsi oleh masyarakat, sebetulnya 
sangat ditentukan oleh kualitas lahan 
pertanian yang ada. 


ya ! RANG RIS 


a 


Mendorong praktik pertanian 
agroekologis, penggunaan input 
pertanian pangan yang lebih ramah 
lingkungan, serta meningkatkan 
ketersediaan dan diversifikasi pangan, 
menjadi sebuah urgensi tersendiri. 


Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan harus menjadi 
rujukan nyata dalam setiap kebijakan 
menyangkut produksi pangan. 
Pekerjaan rumah terkait alih fungsi 
lahan juga harus kembali dirujukkan 
dengan regulasi tersebut. 


Dengan demikian maka penyelengaraan 
pangan yang berkualitas dan 
berkelanjutan dapat segera diwujudkan 
di negeri ini. *** 


Jagung 
Courtesy: A 
resepkoki. іа 


f SATELLITES. 


IS AN ARTIFICIAL'SATELLITE USED FOR A MILITARY 

PUBPOSE. THE MOST COMMON MISSIONS ARE 

INTELLIGENCE GATHERING, NAVIGATION AND 
MILITARY COMMUNICATIONS. 


IILITARY SATELLITE OF UNKNOWN PURPOSE, LIKELY A SATELLITE INSPECTOR MISSION. 
CLASSIFIED. THESE SATELLITE WAS LAUNCHED ON 1 AUGUST 2022 ON A SOYUZ-2-1V 
VOLGA ROCKET FROM PLESETSK. ` ` 


AL RECONNAISSANCE SATELLITE WITH A RIGH A HIGA RESOLUTION MSS аана n = — sapa 
NG 150 KGS IT HAS A RESULTION OF 0.9 METERS IN PANCHROMATIC MOD 


RUSSIA LAUNCHED AN EARLIER МЕЕ E, KOSMOS E hl | m THE LAUNCH ATTRACTED THE IRE я ТНЕ UNTEDSTATES WHICH ACCUSED MOSCOW OF 
PLACING THE SATELLITE INTO THE SA AS USA 326, AN Doo ARN LAUNCHED INTO LOW- EARTH! ORBIT EARLIER ON FEBRUARY 2 2022 VIA A 


* SOURCES: VARIOUS SOURCES - 


Design by Ahbab Abe @2023 


REGULATION ISSUE 


Tarik Ulur Rancangan 


llustrasi: 
Tarik menarik 

RUU EBT - EBET 
Desain: Ahbab Abe 


.Undan 
Energi Baru dan Energi 
Terbarukan 


-Undang 


Rancangan Undang-Undang 


Energi Baru Terbarukan (RUU 
EBT) yang kini telah berganti 
nama menjadi RUU Energi 
Baru dan Energi Terbarukan 
(RUU EBET) mendapat sorotan 
karena mencampuradukkan 
energi fosil dan energi 
terbarukan. 


Pengembangan energi baru 
terbarukan di Indonesia memasuki 
babak baru setelah Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) menyerahkan dokumen Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi 
Baru dan Energi Terbarukan (EBET) ke 


Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) Republik Indonesia beberapa 
waktu lalu. 


Pemerintah dan DPR menargetkan 
pembahasan RUU EBET ini bisa tuntas 
dan disahkan di tahun 2023 ini. 


Pemerintah dan DPR masih melakukan 
pembahasan RUU EBET pada tahun 
ini. RUU yang direncanakan rampung 
pada puncak acara KTT G20 tahun lalu 
akan molor hingga September 2023. 


Dilansir oleh Republika, Direktur 
Jenderal Energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi (EBTKE) 
Kementerian ESDM Dadan Kusdiana 
menjelaskan, saat ini pemerintah dan 
DPR sudah menyepakati 160 poin 
DIM dari 574 poin yang menjadi inti 
dari RUU EBET ini. Dadan menargetkan 
RUU ini bisa segera disahkan paling 
lambat September mendatang. 


Menurut Dadan, dengan potensi EBET 
yang melimpah dan beragam, saat ini 
baru termanfaatkan 0,596 atau sekitar 
12,4 GW. Pemerintah harus bertindak 


@ ARMORY rr 202 


menggunakan strategi taktis untuk 
mencapai target nasional sebesar 23% 
EBET dalam bauran energi nasional 
tahun 2025. 


Dalam jangka pendek, Pemerintah 
telah menerapkan beberapa strategi, 
seperti membangun kapasitas EBET 
on-grid baru berdasarkan Rencana 
Pengembangan Ketenagalistrikan PLN 
(RUPTL 2021 — 2030), implementasi 
PLTS Atap, Konversi PLTD menjadi 
EBET, pemanfaatan wajib bahan bakar 
nabati, eksplorasi panas bumi, dan 
pemanfaatan EBET off-grid lainnya. 


Ekonomi Hijau 


Sementara untuk strategi jangka 
panjang, Kementerian ESDM telah 
bekerja sama dengan kementerian 
dan lembaga terkait untuk menyusun 
peta jalan, untuk mencapai netralitas 
karbon di sektor energi pada 2060 atau 
lebih cepat. 


“Rencana pengembangan EBET saat 
ini ditetapkan untuk memungkinkan 
pembangunan ekonomi hijau, karena 


REGULATION ISSUE 


Sk 
2? 
Sd - < » 
Da p ГР; 
Á ~ Me 
= | j Ë 


= £ 
EE 


~~ ma 2 
Gbr. atas: 

Gedung Kementrian 
ESDM. 


Courtesy: kumparan.com 


Gbr. tengah: 

Direktur Jenderal Energi 
Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi (EBTKE) 
Kementerian ESDM Dadan 
Kusdiana. 

Courtesy: ebtke.esdm.go.id 


Gbr. bawah: 
DPR RI. 
Courtesy: google.com 


REGULATION ISSUE 


Gbr. atas: Menteri ESDM, 
Arifin Tasrif, di Gedung 
Kementerian ESDM, 
Jumat (23/12/2022). 
Courtesy: kumparan.com 

/ Foto- Ghinaa Rahmatika 


Gbr. bawah: 
Pembangunan 
industri hijau. 
Courtesy: hestanto.web.id 


46 


kontribusinya dalam mengurangi 
dampak perubahan iklim dan 
memastikan ketahanan energi,” 
pungkas Dadan 


Oleh karena itu, melalui RUU ini, 
diharapkan dapat mengakselerasi 
pengembangan EBET di 
Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia 
sudah menandatangani komitmen 
Paris dalam langkah bersama 
mengurangi emisi karbon. 


Pada 2022, ketika Indonesia menjadi 
tuan rumah G20, pemerintah juga 
berkomitmen untuk mencapai karbon 
netral pada 2060. Sebelumnya, Menteri 
ESDM Arifin Tasrif mengatakan, RUU 
EBET diperlukan untuk mendukung 
pembangunan industri hijau dan 
pertumbuhan ekonomi nasional. 


Terbitnya RUU EBT diharapkan dapat 
memberikan kepastian dan landasan 
hukum bagi pengembangan EBET dan 
pelaksanaan program pendukungnya. 


RUU Energi Baru dan Energi 
Terbarukan juga diharapkan 
mendorong tingkat komponen 


dalam negeri (TKDN), dengan 
mempertimbangkan ketersediaan 
dalam negeri belum cukup tersedia 
dan menjaga Energi Baru dan Energi 
Terbarukan tetap kompetitif. 


Target capaian nol emisi karbon 
pada 2060 serta tingkat bauran 
energi terbarukan sebesar 23 persen 
di tahun 2025 dapat diraih dengan 
pengembangan energi surya secara 
masif, khususnya pada sektor industri 
komersial. Sektor industri dipercaya 
menjadi sektor potensial untuk 
percepatan penetrasi energi baru dan 
energi terbarukan (EBT). 


Pandangan Pengamat Terhadap RUU 
EBET 


Sementara [р pengamat 
mempermasalahkan sumber energi 
baru dalam RUU E Bg T. 
Juru Kampanye Energi Terbarukan 
Trend Asia Beyrra Triasdian menilai, 
RUU EBET tidak memberikan 
kepastian dalam perkembangan energi 
terbarukan di Indonesia, karena adanya 
energi baru dalam RUU tersebut. 


Dalam RUU EBET, produk-produk 
turunan batu bara-seperti gas metana 
batu bara (cool bed methane), batu 
bara tercairkan (/iquified coal), dan batu 
bara tergaskan (gasified coal) disebut 
sebagai energi baru. Jenis energi baru 
ini dinilai bukanlah sumber energi yang 
patut didorong untuk transisi energi 
berkelanjutan. 


"Apakah Indonesia membutuhkan 
regulasi untuk mempercepat transisi 
energi? lya. Regulasi yang memberikan 
sinyal yang pasti untuk perkembangan 
energi terbarukan, tapi memang dalam 
RUU ini kita melihat sinyal tersebut 
justru tidak ada," ujar Beyrra dalam 
konferensi pers Salah Arah RUU EBT 
di Jakarta Pusat, yang dilansir CNN 
Indonesia. 


"Pembahasan tentang energi baru 
dan beberapa jenis energi terbarukan 
menjadi tidak relevan dalam RUU EBET 
ini. Pemerintah dan DPR seharusnya 
fokus pada substansi energi terbarukan 
yang mendukung penurunan emisi 
karbon, bukan sebaliknya,” lanjutnya. 


Berry mengatakan RUU EBET justru 
menunjukkan, belum ada political will 
yang jelas untuk meninggalkan batu 
bara sepenuhnya. Menurutnya, tidak 
ada negara lain yang menggabungkan 
pembahasan energi baru dan 
terbarukan dalam satu regulasi yang 


REGULATION ISSUE 


— 


ғ. 


сата. Pasalnya, risiko dan tata cara 
produksi energi baru dan energi 
terbarukan berbeda. 


Penggunaan Energi Nuklir 


Hal senada disampaikan oleh Manajer 
Program Transformasi Energi, Institute 
for Essential Services Reform (IESR) 
Deon Arinaldo. Ia menilai masuknya 
energi baru dalam RUU EBET justru 
akan membuat Indonesia terjebak 
dengan infrastruktur energi fosil. 


“Dukungan terhadap energi baru 
ini memberikan sinyal untuk 
mempertahankan energi fosil seperti 


FTTTTTTTTT 
a \ 4 
B 7 
> A 
Ф ) 
Gbr. kiri atas: 
Batubara. 


Courtesy: clarke-energy.com 


Gbr. kanan atas: 
Pembahasan Rancangan 
Undang-Undang 

Energi Baru dan Energi 
Terbarukan (RUU EBET). 
Courtesy: pushep.or.id 


Gbr. bawah: 
Energi nuklir. 
Courtesy: weforum.org 


47 


REGULATION ISSUE 


Gbr. atas: 

Ancaman meningkatnya 
Emisi CO2. 

Desain: Ahbab Abe 


Gbr. bawah: 
Grita Anindyarini. 
Courtesy: icel.or.id 


48 


batu bara lebih lama di sistem energi 
dan menggantungkan dekarbonisasi 
pada opsi yang belum proven. Padahal 
ada energi terbarukan yang sudah siap 
dan lebih murah untuk dimanfaatkan," 
ujarnya. 


la mengatakan, teknologi yang disebut 
energi baru saat ini --seperti teknologi 
gasifikasi dan likuifaksi batu bara-- 
akan menghasilkan emisi CO2 dua kali 
lipat dibanding pembangkit listrik dari 
gas alam. Selain pencemaran udara, 
pengembangan energi baru juga 
berdampak kepada kualitas air. 


Di sisi lain, Deputi Direktur Indonesian 
Centre for Environmental Law (ICEL) 
Grita Anindyarini menyoroti nuklir, yang 
juga akan akan dikembangkan sebagai 
energi baru Indonesia sesuai RUU EBET. 


Padahal jika dibandingkan dengan 
sumber energi terbarukan seperti 
angin dan matahari, pembangunan 
dan penggunaan nuklir disebut 
memerlukan biaya tiga hingga lima 
kali lebih mahal. 


Tak hanya itu, RUU EBET juga mengatur 
hidrogen sebagai bagian dari energi 
baru. Namun, tidak menjelaskan secara 
detail sumber-sumber hidrogen yang 
akan menjadi fokus pengembangan. 


Grita mengatakan, pada dasarnya 
hidrogen dapat berasal dari sumber 
energi fosil (grey hydrogen) maupun 
sumber energi terbarukan (green 
hydrogen). Namun, riset yang ada saat 
ini menunjukkan, baru satu persen 
green hydrogen yang dikembangkan 
di seluruh dunia, sedangkan selebihnya 
masih dari energi fosil. 


“Kita perlu pengaturan yang jelas dalam 
RUU ini, jenis hidrogen seperti apa 
yang akan kita kembangkan agar tidak 
salah arah. Sayangnya, RUU EBET gagal 


untuk membahas hal ini,” tutur Grita. 
*** 


Muhammad Darwinsyah, SE, MM 


APR 2023 @ ARMORY 


EBORN 


"T Tro 
f SATELLITES 
IS AN ARTIFICIAL SATELLITE USED FOR A MILITARY 
PURPOSE. THE MOST COMMON MISSIONS ARE 
INTELLIGENCE GATHERING, NAVIGATION AND 
MILITARY COMMUNICATIONS. 


D г” ы” 
о о o ° ° . 


b 06 ө ө 9 


Design py Ahbab Abe t 29 


THE ADVANCED EXTREMELY HIGH FREQUENCY SYSTEM ДЕНЕ) US, IS A JOINT SERVICE SATELLITE COMMUNICATIONS SYSTEM THAT | 
PROVIDES SURVIVABLE, GLOBAL, SECURE, PROTECTED, AND JAM-RESISTANT COMMUNICATIONS FOR HIGH-PRIORITY MILITARY GROUND, 
SEA AND AIR ASSETS. ДЕНЕ ENABLES THE DEPARTMENT OF DEFENSE TO CONTROL TACTICAL AND STRATEGIC FORCES THROUGH AL 
LEVELS OF CONFLICT AND SUPPORTS THE ATTAINMENT OF SPACE SUPERIORITY FOR THE JOINT FORCE. | 
THE AEN SYSTEM S THE FOLLOW- ON TO THE MLSTAR SYSTEM, AUGMENTIN THE CAPABILITIES OF MESTAR, AND EXPANDING THE MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS (MILSATCON 
ARCHITECTUR TIVITY ACROSS THE SPECTRUM OF MISSION AREAS, INCLUDING LAND, AIR AND NAVAL WARFARE: SPECIAL OPERATIONS: STRATEGIC NUCLEAR 
OPERATIONS: STRATEGIC DEFENSE. THEATER MISSILE DEFENSE. AND SPACE OPERATIONS AND INTELLIGENCE. MULTIPLE INTERNAT ONAL PARTNERS, PARTICIPATE N THE AEHF PROGRAM, 


GENERAL CHARACTERISTICS - PRIMARY FUNCTION: WORLDWIDE, SECURE, pop AND PROTECTED SATELLITE COMMUNICATIONS - PAYLOAD: ONBOARD SIGNAL PROCESSING IN LDR, 
MOR, 8 XDR, WITH SATELLITE CROSS-LINK CAPABILITY - ANTENNAS: 2 DOWNLINK PHASED ARRAYS, 2 CROSSLINKS, 2 UPLINK/DOWNLINK ANTENNAS, 1 UPLINK PHASED ARRAY, 6 
UPLINK DOWNLINK DISH ANTENNA, 1 EACH UP UPLINK /DOWNLINK EARTH COVERAGE HORNS 


SOURCES: VARIOUS SOURCES 


| 


BOOK REVIEW 


PDI Perjuangan, 
Partai Politik 
yang Lahir di Kancah 
Perjuangan Melawan 
Rezim Soeharto 


Djarot Saiful Hidayat dan Endi Haryono, Politik dan Ideologi PDI Perjuangan 1987 - 1999: Penemuan 
dan Kemenangan. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2023. Tebal: xvi * 317 halaman. 


< Dalam politik kontemporer Perjuangan atau PDIP). Pada 
Indonesia, saat ini ada satu 2023, PDI Perjuangan adalah 
/ partai politik yang perlu diberi partai terbesar yang memiliki 


tempat khusus untuk dibahas jumlah kursi terbanyak di 

шаға Secara mendalam. Partai parlemen (DPR RI). 
m Megawati dan Pergulatan ЇЁЧ adalah Partai Demokrasi 
PDI Perjuangan. Indonesia Perjuangan (PDI 


ж Desain: Ahbab Abe 


Bukan cuma itu, berbagai survei 
independen juga menunjukkan, 


Js 


poe 1 


PDI Perjuangan yang menjadi basis 
bagi kaum nasionalis dan Sukarnois 
adalah partai yang memiliki tingkat 
elektabilitas tertinggi dibandingkan 
partai-partai politik lainnya. PDIP 
berpeluang besar memenangkan 
Pemilihan Umum 2024. 


Dalam menyambut pemilihan presiden 
2024, partai-partai politik lain butuh 
berkoalisi untuk bisa memenuhi 
persyaratan presidential threshold dan 
mengajukan pasangan calon presiden 
dan wakil presiden. Tetapi karena 
jumlah kursinya yang besar di DPR, 
PDIP bisa mengajukan kandidatnya 
sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan 
partai lain. 


Buku ini menjelaskan politik dan 
ideologi PDIP yang memiliki akar 
dalam sejarah perpolitikan Indonesia. 
Politik dan ideologi dalam konteks 
ini mencakup nilai-nilai yang 
diperjuangkan. 


PDIP didirikan bukan hanya untuk 
menjadi mesin pemilihan umum atau 


BOOK REVIEW 


ti 


| 


10 


sekadar sebagai pelengkap praktik 
demokrasi. PDIP merupakan partai 
politik yang terlibat dalam aktivitas 
sosial di masyarakat. Hal ini merupakan 
cara PDIP untuk menjaga nilai-nilai 
kebangsaan Indonesia dan Pancasila, 
serta menghidupkan ajaran Bung 
Karno dalam semangat satu Indonesia. 


Partai Politik untuk Rakyat Kecil 


PDIP mengadopsi posisi sebagai 
partai wong cilik, yang menjadi 
tumpuan harapan rakyat kecil untuk 
mewujudkan Indonesia yang lebih 
baik. PDIP tidak membedakan 
dikotomi sebagai partai kader atau 
partai massa. Predikat-predikat ini 
kerap menjadi dilema bagi PDIP ketika 
berhadapan dengan abnormalitas 
dan pragmatisme politik Indonesia 
pasca-Reformasi 1998, yang masih 
berlangsung hingga sekarang. 


PDIP adalah hasil transformasi dari PDI 
(Partai Demokrasi Indonesia) di zaman 
Orde Baru. Rezim Orde Baru di bawah 
kepemimpinan Presiden Soeharto 


Gbr. atas: 

Markas PDI Perjuangan, 
Jl. Diponegoro. 

Courtesy: kumparan.com 


Gbr. bawah: 
Logo ID PDI Perjuangan. 


PDI PERJUANGAN 
51 


BOOK REVIEW 


Gbr. atas: Ketua Umum 
PDI Perjuangan Ibu 


Megawati Soekarnoputri 
di stadion Manahan Solo. 


52 


Courtesy: derapjuang.id 


bisa dikategorikan sebagai rezim 
birokratis-otoritarian (bureaucratic- 
authoritarianism regime). 


Rezim Soeharto merupakan sebuah 
organisasi negara yang memiliki 
kewenangan otonom dan sepihak 
untuk mengatur, mengontrol, 
serta mengubah masyarakat. Para 
pemegang kuasa dalam rezim ini 
bekerja dengan bertumpu pada 
aturan-aturan legal yang berlaku 
maupun menggunakan kekerasan 
oleh militer dan aparat keamanan 
yang sepenuhnya dalam kontrol 
pemerintah. 


Model birokratis-otoritarian 
menjelaskan dengan baik kemampuan 
otonom rezim orde Baru, yang dengan 
sengaja menumbuhkan beragam 
basis legitimasi dalam perhitungan 
yang terkontrol. Basis legitimasi itu 
mencakup basis tradisional, karismatik, 
dan legalistik dengan prinsip-prinsip 
efisiensi yang terkontrol. 


Dalam lingkup akademis, ada 
beberapa model untuk menjelaskan 


& 


basis legitimasi Orde Baru. Model 
bureaucratic-authoritarianism regime 
ini memiliki keunggulan dibandingkan 
dengan model-model teoretis lainnya 
dalam menjelaskan basis legitimasi 
Orde Baru. 


Rezim Orde Baru yang otoriter 
memaksakan pembatasan jumlah 
partai politik. Partai-partai nasionalis 
dan non-Islam dipaksa melakukan fusi 
dan menjadi PDI. 


PDI terbentuk pada 10 Januari 1973 


sebagai fusi (penggabungan) dari 
partai politik nasionalis, yakni Partai 
Nasional Indonesia (PNI), Partai 


Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), 
dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan 
Indonesia (IPKI). Dua partai agama 
bergabung juga dalam fusi ini, yaitu 
Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan 
Partai Katolik. 


PPP, Golkar dan ABRI 


Partai-partai berbasis Islam dipaksa 
bergabung dalam PPP (Partai 
Persatuan Pembangunan). Sedangkan 


partai pendukung pemerintah adalah 
Golongan Karya (Golkar), yang memiliki 
basis luas di birokrasi. 


Militer (ABRI) sebagai pendukung 
rezim diberi jatah kursi permanen 
di parlemen tanpa harus mengikuti 
pemilihan umum. Soeharto berdalih, 
kehadiran wakil tetap ABRI di parlemen 
itu diperlukan untuk mengamankan 
ideologi negara Pancasila. Orde Baru 
sempat mengalami masa kejayaannya. 


Namun, masa kejayaan Orde Baru 
akhirnya mulai surut. Terjadi keretakan 
internal di dalam rezim. Bisnis- 
bisnis keluarga Soeharto yang mulai 
diberitakan oleh media tampaknya 
memperlihatkan guncangan, 
setidaknya pada posisi pribadi Soeharto 
atau pada sistem yang dipimpinnya 
(Liddle, 1998). 


Bourchier dan Hadiz (2003) membagi 
masa kekuasaan Orde Baru 1966-1998 
menjadi empat periode, yakni periode 
pembentukan format (1966-1973), 
periode kejayaan (1973-1988), periode 
ketegangan dan kontradiksi (1989- 


BOOK REVIEW 


1997), dan kejatuhan (1998). Orde Baru 
mengalami pasang dan surut dalam 
masa kekuasaannya, dan akhirnya 
runtuh setelah lebih dari 30 tahun 
berkuasa. 


Lahirnya PDIP berawal dari ketika 
Ketua Umum PDI, Soerjadi, 
merekrut dua anak Soekarno - 
Megawati Soekarnoputri dan Guruh 
Soekarnoputra—menjadi anggota PDI 
dan calon anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) pada Pemilihan Umum 
1987. Megawati dan Guruh terpilih 
menjadi anggota DPR pada Pemilihan 
Umum 1987. 


Soerjadi juga merekrut banyak 
kaum profesional muda dari Jakarta 
untuk bergabung dalam PDI. Tujuan 
Soerjadi adalah untuk meningkatkan 
perolehan suara PDI pada pemilu dan 
mendinamiskan PDI, yang sebelum 
itu dianggap sebagai “partainya orang 
tua." 


Manuver Soerjadi ini merupakan 
terobosan kreatif yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan yang 


Gbr. atas: 

Soerjadi ketika masih 
menjadi Ketua Umum 
DPP PDI pada Juni 1996. 
Courtesy: 

(kanan) nasional.kompas.com 
JB Suratno 

(kiri) wikimedia.org 


Gbr. bawah: 
Logo ID PDI -Partai 
Demokrasi Indonesia 


53 


OOK REVIE 


[AM ү 


54 


" 


° 
Ne — 
PPP 


PARTAI PERSATUAN 
PEMBANGUNAN 


Gbr. atas: Guruh 
Soekarnoputra 
Courtesy: intipseleb.com 


Gbr. bawah: 

Logo ID 3 Partai di era 
Presiden Soeharto 
Desain: Ahbab Abe 


аА - AD 
Wir m Kamal, | 


PARTAI GOLONGAN PARTAI DEMOKRASI 
KARYA INDONESIA 


diberlakukan pemerintah. Pemerintah 
Soeharto melarang adanya kantor 
cabang atau operasional partai di 
tingkat kecamatan dan desa. 


Restu dari Pemerintah 


PDI yang merupakan hasil fusi 1973 
tidak pernah dimaksudkan sebagai 
partai politik yang dapat menggalang 
dukungan secara mandiri untuk 
gerakan beroposisi terhadap rezim 
Orde Baru. Peran utama PDI hanyalah 
sebagai salah satu pilar Orde Baru di 
sektor politik bagi konsolidasi rezim. 


PDI dan PPP adalah sekadar pelengkap 
pemilihan umum. Kehadiran mereka 
dimaksudkan untuk menunjukkan 
simbol formalitas bahwa “demokrasi 
di Indonesia sudah berjalan.” Dalam 
wacana politik, apa yang diterapkan 
rezim Orde Baru ini biasa disebut 
“demokrasi prosedural.” 


Dalam sistem seperti itu, ketua-ketua 
PDI dan PPP harus memperoleh 
"restu" atau persetujuan dari 
pemerintah dan Presiden Soeharto. 


Restu ini dimaksudkan agar ketua- 
ketua partai itu tidak dapat membawa 
partainya menjadi basis oposisi 
terhadap pemerintah. 


Namun, iklim keterbukaan atau 
menguatnya gerakan masyarakat sipil 
prodemokrasi di Indonesia pada paruh 
terakhir 1980-an telah mendorong 
PDI untuk mengembangkan aspirasi 
prodemokrasi. Pada Pemilu 1987, PDI 
menambahkan dua tema baru dalam 
kampanyenya: keterbukaan dan 
suksesi politik nasional. 


Perpecahan internal rezim yang 
semula tertutup kemudian 
berkembang menjadi wacana publik. 
Hal itu seiring dengan menguatnya 


aspirasi masyarakat terhadap 
keterbukaan politik. Ini sekaligus 
menjadi tantangan politik baru 


bagi rezim Orde Baru dan Presiden 
Soeharto. 


Kekuatan-kekuatan kritis di 
internal rezim Orde Baru kemudian 
berkembang menjadi kekuatan anti- 
Soeharto. Mereka bertemu dengan 
kekuatan-kekuatan prodemokrasi yang 
mulai tumbuh. 


Meningkatnya popularitas Megawati 
di PDI dan masyarakat menjadi tanda 
bahaya bagi rezim Soeharto. Megawati 


BOOK REVIEW 


Gbr.: Soeharto 
(membelakangi 
tangkapan kamera) dan 
Megawati Soekarnoputri. 
Courtesy: pepnews.com 


terpilih menjadi Ketua Umum PDI 
pada kongres luar biasa di Surabaya, 3 
Desember 1993. 


Kepemimpinan Megawati diperkuat 
pada musyawarah nasional di Jakarta, 
23 Desember 1993. Peristiwa yang tak 
terduga ini menguatkan keterbukaan 
politik dan gerakan prodemokrasi di 
Indonesia. 


Megawati 
Ancaman 


Dianggap Sebagai 


Selama proses itu, rezim Soeharto 
sudah berusaha keras untuk menjegal 
kemajuan Megawati, namun gagal. 
Zaman sudah berubah dan rezim 
Soeharto tidak bisa selalu memaksakan 
kehendaknya. Berbagai peristiwa pada 
1993 telah mendorong pertumbuhan 


dan radikalisasi gerakan-gerakan 
prodemokrasi. 

Selain membelah PDI, peristiwa- 
peristiwa politik pada 1993 juga 


memperlebar faksionalisasi di kalangan 


militer (ABRI) dan di internal rezim 
Orde Baru. 


Soeharto memandang kepemimpinan 
Megawati di PDI sebagai ancaman 
terhadap kekuasaannya. Pertemuan 
Soeharto dan Megawati pada 5 
Februari 1994 tidak menghapuskan 
ketegangan-ketegangan yang sudah 
terlanjur terbentuk. 


Pemerintah juga terus melakukan 
intervensi untuk mengganggu 
kepemimpinan Megawati di PDI. 
Pemerintah memanfaatkan politisi- 
politisi oportunis di dalam tubuh PDI 
yang pro-rezim Orde Baru. Mereka 
lebih tunduk pada arahan pemerintah 
ketimbang mendukung konsolidasi 
internal partai. 


Pemerintah Soeharto kemudian 
berusaha mencopot Megawati 
dari kepemimpinan PDI dengan 
mensponsori Kongres PDI di 
Medan pada Juni 1996. Soeharto 


^U 


Gbr. atas: Penyerbuan 
kantor PDI di jalan 
Diponegoro oleh 
pendukung kubu Soerjadi. 
Courtesy: 
kompaspedia.kompas.id 


Gbr. bawah: 

Kerusuhan dalam 
peristiwa 27 Juli 1996, 
perebutan Kantor Pusat 
PDI di Jl. Diponegoro 58 
yang kemudian dikenal 
sebagai Kudatuli. 
Courtesy: voi.id 


56 


D - _ 


. `, 7 c 

ыу 

A - Ж Ñ ~~ T 
BOOK REVIEW 


internal di 


memanfaatkan konflik 
tubuh PDI dan mencoba mengangkat 
kembali Soerjadi menjadi Ketua Umum 
PDI untuk menggantikan Megawati. 


Saat itu tidak ada politisi PDI lain 
di kubu pro-pemerintah yang bisa 
diandalkan untuk menandingi 
Megawati. Tetapi Kongres Medan 
1996 ini justru menyulut perlawanan 
dari para simpatisan Megawati dan 
aktivis prodemokrasi di Jakarta dan di 
daerah-daerah. Aksi protes pun terjadi 
di beberapa kota. 


Peristiwa 27 Juli 1996 


Rezim Soeharto lalu merancang 
penyerbuan fisik terhadap markas PDI 
di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. 
Serangan yang memicu kerusuhan 
besar ini dikenal sebagai Peristiwa 27 
Juli 1996 atau Peristiwa Sabtu Kelabu. 


Menurut laporan Komisi Nasional Hak- 
hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 
akibat penyerbuan itu 5 orang tewas, 
23 orang hilang, dan 149 orang terluka. 


Pameran kekejaman militeristis pada 
Peristiwa 27 Juli 1996 dimaksudkan 
sebaai pesan keras untuk gerakan- 
gerakan prodemokrasi yang anti- 
Soeharto dan anti-Orde Baru. Namun 
upaya represif rezim Orde Baru 
itu gagal membungkam gerakan 
prodemokrasi yang sedang tumbuh. 


Krisis moneter dan krisis ekonomi 
melanda Indonesia mulai 1996. 
Kenaikan harga kebutuhan pokok 
memicu aksi-aksi protes. Gerakan 
mahasiswa yang masif muncul di 
berbagai kampus. Pada puncaknya, 
ribuan mahasiswa menduduki Gedung 
DPR dan menuntut mundurnya 
Soeharto. Kekuasaan Soeharto 
akhirnya diruntuhkan oleh gerakan 
prodemokrasi pada Mei 1998. 


Wakil Presiden BJ Habibie dilantik 
menjadi Presiden menggantikan 
Soeharto. Habibie melakukan 
liberalisasi politik dan  merevisi 
sejumlah kebijakan Soeharto yang 
tidak populer. Misalnya, Habibie 


BOOK REVIEW 


memberikan kebebasan pers yang 
lebih luas. Rezim Habibie juga 
menghapus persyaratan perizinan 
yang berbelit-belit bagi mereka yang 
ingin mendirikan perusahaan media. 


Namun, rezim Habibie tetap 
mempertahankan kebijakan Soeharto 
yang menyebabkan terjadinya 
dualisme kepemimpinan di PDI. 
Ada dua versi PDI: PDI pro-Soerjadi 
yang didukung dan “direstui” oleh 
pemerintah dan PDI pro-Megawati 
yang didukung rakyat tetapi “tidak 
direstui” oleh pemerintah. 


PDI pro-Soerjadi mengadakan Kongres 
di Palu pada Agustus 1998. Kongres 
ini menghasilkan pergantian ketua 
dari Soerjadi ke Budi Harjono. Tetapi 
versi PDI yang didukung pemerintah 
ini tetap gagal memberi solusi bagi 
soliditas PDI, bahkan menanam bibit- 
bibit perpecahan baru. 


Bagi PDI pro-Megawati, ini merupakan 
situasi yang sulit. Pertarungan legal 
di pengadilan untuk menentukan 
kepemimpinan yang sah di PDI akan 


berlarut-larut dan memakan waktu 
panjang. PDI pro-Megawati tidak 
boleh tergantung pada rezim Habibie 
atau pemerintah di masa depan 
untuk hidup, tetapi tergantung pada 
kepercayaan dan dukungan rakyat. 


Membentuk Partai Politik Baru 


Maka PDI pro-Megawati mengadakan 
kongres sendiri di Bali pada 1998. 
Kongres ini berjalan lancar tanpa 
insiden kekerasan, dan menunjukkan 
dukungan yang masif dari massa PDI. 
Massa dari luar Bali secara mandiri 
mengorganisasi perjalanan untuk 
hadir dalam kongres ini. Mereka yang 
tidak mendapat tempat penginapan 
di area sekitar Kongres, mendirikan 
tenda-tenda sendiri di dekat Lapangan 
Kapten Japa, Denpasar, Bali. 


PDI pro-Megawati harus mendirikan 
partai politik baru atau berubah 
menjadi partai politik baru karena 
tahapan menuju Pemilihan Umum 
1999 juga tidak bisa menunggu. Di awal 
1999, PDI pro-Megawati secara resmi 
menjadi partai politik bernama PDI 


Gbr. atas: 
Kerusuhan 27 Juli 1996 di 
kantor PDI. 
Courtesy: 
cnnindonesia.com 
AFP photo / 

John Macdougall 


57 


BOOK REVIEW 


Gbr. atas: 

Deretan replika batu nisan 
bertuliskan peristiwa 

27 Juli 1996. 

Courtesy: 

bali.tribunnews.com 


Gbr. bawah: 

Megawati Soekarnoputri 
(membelakani tangkapan 
kamera) pada kampanye 
PDI Perjuangan 1999. 
Courtesy: 
koransulindo.com/AP 


S pie n Ta > 


58 


Perjuangan (PDIP). PDI Perjuangan 
menetapkan asas atau ideologi 
Pancasila, serta memantapkan diri 
sebagai partai politik yang bercirikan 
kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan 
sosial. 


Langkah ini diambil oleh Dewan 
Pimpinan Pusat PDI Perjuangan 
berdasarkan mandat yang diberikan 
oleh keputusan Kongres Bali 1998. 
Pengumuman pendirian partai politik 
baru PDI Perjuangan ini dilakukan 
secara langsung oleh Megawati dan 
hal ini sekaligus menutup pintu bagi 
penyatuan kembali PDI. 


Nama “PDI Perjuangan" sebagai 
partai politik baru dengan cepat 
diterima oleh rakyat. Pemberitaan 
media selama satu dasawarsa terakhir 
juga telah memopulerkan nama PDI 
Perjuangan. PDIP juga mengenalkan 
lambang dan program-program utama 
partai kepada publik. 


PDI Perjuangan tetap memegang 
prinsip menjadi rumah bersama bagi 
seluruh partai yang menjadi elemen 
fusi 1973, selama partai-partai tersebut 
(dan para pengurusnya) tetap masih 
menginginkan untuk berada bersama 
PDI yang baru. 


# 


` 


DL Hig гт 
Гем) Тї 


X құмы 


РБІР adalah partai politik baru dalam 
pengertian de jure terkait dengan 
persiapan menuju Pemilihan Umum 
1999. Namun, dalam konteks historis 
perjalanan politik Indonesia, PDIP 
adalah partai yang telah memiliki akar 
sejak masa lampau. 


Berbeda dengan kelompok 
kepentingan, partai politik bertahan 
melewati  pergantian-pergantian 
dinamika politik dan masa 
pemerintahan yang berbeda-beda. 
Hal ini bisa terjadi justru karena akar 
sejarahnya yang kuat, yang telah 
membentuknya sejak lama. PDIP telah 
menunjukkan hal itu. 


Buku ini adalah jilid pertama dari tiga 
buku yang direncanakan. Jilid pertama 
mencakup periode 1987-1999, jilid 
kedua mencakup periode 2000-2009, 
dan jilid ketiga mencakup periode 
2010-2019. Karena buku pertama ini 
sangat menarik dan penting, kita 
berharap buku kedua dan ketiga bisa 
segera diterbitkan. *** 


Satrio Arismunandar 


f SATELLITES 


IS AN ARTIFICIAL SATELLITE USED FOR A MILITARY 
PURPOSE. THE MOST COMMON MISSIONS ARE 
INTELLIGENCE GATHERING, NAVIGATION AND 


MILITARY COMMUNICATIONS. 
‘ 
» 
e ө o 
т ə ә 
` 


о о Ф. ò ° . a a 
X v 
ee @ š“ eae 
+. - . - 
мөт оо е о е SA 
4 АЗУЫ“ wis э) ә 
LJ ый B * * 
9.9.5 ои „% ес: е 
* e 0 уа а. SA a 
y^ 42%; Ar e 
e ә 9767506 65950 ғ ` 
Ñ 
. э >. 9.9 ө ah ea 
хы 
ее го 20 ae * . 7» CM D 
. . € 9 9 а onde А 
LI LI LJ LI LI LI Fi - TE 
. 
ú » * ыу 


THE DEFENSE SUPPORT PROGRAM (DSP) IS A PROGRAM OF THE UNITED STATES SPA FOR ШЕ Т A 


SATELLITES WHICH FORM THE PRINCIPAL COMPONENT OF THE SATELLITE EARLY W AR 


DSP SATELLITES, WHICH ARE OPERATED BY THE 460TH SPACE WING, DETECT MISSILE OR SPACECRAFT LAUNCHES AND 
EMISSIONS FROM THESE INTENSE SOURCES OF HEAT. DURING DESERT STORM, FOR EXAMPLE, DSP WAS ABLE TO D 
WARNINGS TO CIVILIANS AND MILITARY. FORCES IN ISRAEL AND 


THE SATELLITES ARE IN GEOSYNCHRONOUS ORBITS, AND ARE EQUIPPED WITH INFRARED SENSORS OPERATING THROUGH А WIDE- SA {з 


THAT THE LINEAR SENSOR ARRAY IN THE FOCAL PLANE SCANS OVER THE EARTH SIX 
SOURCES: VARIOUS SOURCES ` 


AR EXPLOSONS SING SENSORS THAT DE 


! Qu EDS LI 


Ilustrasi: 
Poster Film 


Design: Ahbab Abe 


MOVIE REVIEW 


IL 


В 
k 


M 


R pp 


MH370: The Plane That Disappeared. Sutradara: Louise Malkinson. Seri Terbatas, 3 Episode. 


Genre: Dokumenter, Bahasa Inggris. Durasi: 3 x 90 menit. Rilis: Maret 2023. 


Sudah sembilan tahun berlalu 
sejak hilangnya pesawat 
MH370 milik Malaysia Airlines. 
Pesawat Boeing 777 itu hilang 
tanpa jejak ketika melakukan 
penerbangan dari Kuala 
Lumpur menuju Beijing pada 
8 Maret 201^. Misteri hilangnya 
pesawat yang membawa 239 
penumpang dan awak kabin itu 
masih belum terungkap hingga 
saat ini. 


Untuk memperingati peristiwa 
tersebut, Netflix meluncurkan serial 
dokumenter berjudul MH370: The Plane 


That Disappeared pada Rabu, 8 Maret 
2023. Melalui serial dokumenter yang 
terdiri dariz tiga episode ini, Netflix 
mengundang beberapa keluarga 
korban serta ilmuwan-ilmuwan untuk 
mengungkap misteri hilangnya MH370. 


Telah muncul beberapa teori terkait 
hilangnya pesawat Malaysia Airlines 
dengan nomor penerbangan MH370 
tersebut. Pesawat yang seharusnya 
mendarat di Beijing pada pukul 
06.30 waktu setempat itu secara tiba- 
tiba putus kontak dengan otoritas 
penerbangan sipil Malaysia. 


Melalui serial dokumenter ini, para 
keluarga korban membagikan kisah pilu 


MOVIE REVIEW 


a a 


4444 
ALLEE, 2674 


mereka untuk berjuang menghadapi 
kehidupan dalam ketidakpastian kondisi 
keluarganya, yang menjadi korban 
hilangnya pesawat MH370. 


Para pakar dan ilmuwan yang meneliti 
misteri hilangnya MH370 juga turut 
digandeng oleh Netflix dalam serial 
dokumenter ini. Berbagai penemuan 
dan teori konspirasi yang beredar selama 
9 tahun ke belakang juga diungkap 
dan dibahas melalui serial dokumenter 
MH370: The Plane That Disappeared. 


Konten Tiga Episode 


Seri dokumenter ini menggali salah satu 
misteri modern terbesar: Penerbangan 
MH370. Film dokumenter ini adalah 
pencarian jawaban dalam tiga episode. 
Serial terbatas baru ini mencoba 
mengungkap, mengapa pesawat 
Malaysia Airlines itu bisa menghilang 
tanpa jejak. 


Episode 1: The Pilot, menceritakan tentang 
penerbangan Malaysia Airlines MH370 
yang menuju Beijing, dan menghilang 
dari layar radar sesaat setelah lepas landas. 
Kecurigaan awal jatuh pada pilot. Episode 
ini mencermati beberapa jam dan hari 
pertama setelah hilangnya pesawat, 
termasuk apa yang terjadi ketika teori 


konspirasi dan tuduhan palsu mulai lepas 
kendali. 


Episode 2: The Hijack, menceritakan 
tentang kecelakaan kedua yang 
melibatkan pesawat Malaysia Airlines. 
Pada Juli tahun yang sama, Malaysia 
Airlines kehilangan pesawat lain, ketika 
MH17 ditembak jatuh oleh rudal Rusia. 
Sudah dikonfirmasi oleh tim penyelidik 
internasional bahwa ada “indikasi kuat” 
penembakan itu disetujui oleh kepala 
negara Rusia, yang dibantah oleh Rusia. 


Dalam Episode 2, para ahli membahas 
bahwa dua pesawat dari maskapai yang 
sama jatuh dalam jeda waktu sesingkat 
itu sangatlah kecil kemungkinannya. Ini 
menyebabkan teori konspirasi melangkah 
lebih jauh. 


Episode 3: The Intercept, bercerita 
tentang kemungkinan ditemukannya 
puing-puing MH370, namun ini justru 
menimbulkan lebih banyak pertanyaan. 
Setelah 16 bulan pencarian tanpa hasil, 
sebagian besar sayap pesawat terdampar 
di lepas pantai Pantai Afrika Timur. 


Para ahli dan Perdana Menteri Malaysia 
Najib Razak membenarkan bahwa 
puing-puing itu berasal dari MH370, 
tetapi beberapa jurnalis dan anggota 


Gbr. atas: MH370 
Source: wikimedia.org 


Gbr. tengah dan bawah: 
Kuala Lumpur Airport, 
Malaysia 

Source: wikimedia.org, trip.com 


61 


MOVIE REVIEW 


~~ 
Malaysia Airlines Flight 370 
Known Flight Path 


Source: Joint Investigation Team 


7 


Thailand, , 
i í | 
r À \ 


>h, Mat Ya 
4 M N 


21 Andaman ' 
cV Nicobar Sea 
> Islands 

. (India) 
2. Last ргітагу radar contact 
\) 02:22 MYT (18:22 UTC) 


5% 
INDIAN 
OCEAN 


Gbr. kiri atas: Jalur 
penerbangan 
Penerbangan MH370 
(merah) ini diperoleh dari 
data radar primer (militer) 
dan sekunder (ATC). Peta: 
AHeneen, CC BY 3.0 


Gbr. kanan atas: jalur 
Penerbangan MH370, 
diambil dari film 


Gbr. bawah: 
Kapten Zaharie Ahmad 
Shah, pilot MH370 


62 


Phuket? 


74 
š BIS o Chi Minh Ci 
° Vietn am 
Ran TN, 
2 » 
Last secondary radar contact 
01:22 MYT (17:22 UTC) 


Gulf of 
Thailand 


South China 
Sea 


th Kuala Terengganu 


N Last ACARS message 
; 01:06 MYT (17:06 UTC) 


| 
1 


| Indonesia ^o ` 
+ \ \ 
Lio, 


N 
Singapore’, 
X | 


` bes 
\ Departs KLIA м í 
\ 12:41 МҮТ (16:41 AN 
Ө ж 


keluarga korban skeptis atas alasan yang 
dieksplorasi dalam dokumen tersebut. 
Teori lain muncul, melibatkan kargo yang 
mencurigakan, operasi jamming, dan 
pesawat AWACS Amerika Serikat. 


Beberapa Teori 


Ada beberapa teori tentang apa yang 
mungkin terjadi pada pesawat, dan 
berikut ini adalah beberapa yang paling 
banyak dibahas: 


Kegagalan Mekanis. Salah satu teori 
yang paling banyak didiskusikan adalah 
bahwa pesawat tersebut mengalami 
bencana kegagalan mekanis, seperti 
kegagalan mesin atau kerusakan 
struktural. Namun, para penyelidik tidak 
menemukan bukti yang mendukung 
teori ini. Sangat tidak mungkin, 
pesawat tersebut dapat terbang selama 
beberapa jam setelah kegagalan yang 
fatal. 


Bunuh Diri Pilot. Teori lain menyebutkan, 
pilot pesawat tersebut, Kapten Zaharie 
Ahmad Shah, sengaja menabrakkan 
pesawat tersebut sebagai tindakan 
bunuh diri. Beberapa pendukung teori 
ini menunjukkan fakta bahwa sang 
kapten memiliki simulator penerbangan 


di rumah dan telah berlatih terbang 
dengan rute yang sama dengan yang 
diambil oleh MH370. Namun, tidak ada 
bukti nyata yang ditemukan untuk 
mendukung teori ini, dan keluarga serta 
teman kapten menyangkal bahwa dia 
memiliki masalah kesehatan mental. 


Pembajakan. Teori lain mengatakan 
bahwa pesawat itu dibajak oleh teroris 
atau penjahat lainnya. Teori ini mendapat 
daya tarik di awal penyelidikan, karena 
dua penumpang di pesawat ditemukan 
bepergian dengan paspor curian. Namun, 
tidak ada bukti yang ditemukan untuk 
mendukung teori ini, dan tidak jelas 
bagaimana pesawat tersebut dapat dibajak 
tanpa meninggalkan jejak. 


Kebakaran Mekanis. Teori lain adalah 
bahwa kebakaran mekanis terjadi di 
pesawat, yang menyebabkan pilot 
kehilangan kendali dan pesawat jatuh. 
Teori ini didukung oleh fakta bahwa kargo 
pesawat tersebut berisi beberapa ton 
baterai lithium-ion, yang diketahui sangat 
mudah terbakar. Namun, tidak ada bukti 
nyata yang ditemukan untuk mendukung 
teori ini. 


Serangan dunia maya. Teori lain adalah 
bahwa pesawat itu jatuh karena serangan 


APR 2023 e ARMORY 


dunia maya, yang menyebabkan sistem 
pesawat tidak berfungsi atau kehilangan 
kendali. Namun, tidak ada bukti yang 
ditemukan untuk mendukung teori ini, dan 
para ahli telah menunjukkan bahwa sangat 
tidak mungkin serangan dunia maya dapat 
menjatuhkan pesawat komersial. 


Teori-teori Konspirasi 


Hilangnya MH370 telah menimbulkan 
banyak teori konspirasi, dengan berbagai 
kelompok dan individu mengajukan 
penjelasan alternatif atas hilangnya 
pesawat tersebut. Berikut adalah 
beberapa teori konspirasi paling populer: 


Penutupan Informasi Pemerintah. 
Beberapa percaya bahwa pemerintah 
Malaysia terlibat dalam menutup- 
nutupi penyebab sebenarnya dari 
hilangnya pesawat tersebut. Teori ini 
menunjukkan bahwa pemerintah 
mungkin menyembunyikan sesuatu, 
seperti operasi militer rahasia atau 
aktivitas jahat lainnya. 


Penculikan Alien. Teori yang lebih tidak 
masuk akal adalah bahwa pesawat itu 
diculik oleh alien atau dibawa melalui 
“lubang cacing.” Teori ini memiliki 
sedikit atau tidak ada bukti untuk 


mendukungnya dan secara luas dianggap 
sebagai lelucon atau hoaks. 


Konspirasi untuk Pembayaran Asuransi. 
Beberapa percaya bahwa hilangnya 
MH370 adalah bagian dari konspirasi 
untuk mengumpulkan pembayaran 
asuransi. Teori ini menyatakan bahwa 
pesawat sengaja ditabrakkan atau 
disembunyikan untuk mengumpulkan 
uang asuransi. 


Ada juga teori konspirasi yang 
menyebutkan agen Rusia terlibat dalam 
hilangnya pesawat Malaysia Airlines 
MH370. Teori ini menunjukkan, pesawat 
itu ditembak jatuh atau diambil oleh 
agen Rusia sebagai bagian dari agenda 
geopolitik yang lebih besar. 


Pendukung teori ini berpendapat, 
pemerintah Rusia mungkin terlibat dalam 
hilangnya pesawat untuk mengalihkan 
perhatian dari konflik yang sedang 
berlangsung di Ukraina, di mana Rusia 
belum lama ini mencaplok Krimea. 
Beberapa orang berpendapat bahwa 
pesawat itu mungkin telah digunakan 
sebagai alat tawar-menawar dalam 
negosiasi dengan negara lain, atau 
dihancurkan untuk menutupi bukti 
keterlibatan Rusia. 


Gbr. atas: MH370, Kuala 
Lumpur Airport 
Courtesy: nypost.com 


Gbr. bawah: Masyarakat 
yang turut berduka atas 
hilangnya MH370 dengan 
menyalakan lilin. 


63 


Gbr. atas: Keluarga 
korban para penumpang 
pesawat MH370 yang 
terkejut. 


Gbr. bawah: 
Beragam reaksi keluarga 
para korban. 


64 


Namun, tidak ada bukti yang mendukung 
teori ini, dan telah didiskreditkan secara 
luas oleh para ahli dan penyelidik. 
Investigasi resmi atas hilangnya MH370 
tidak menemukan bukti keterlibatan 
Rusia, dan pemerintah Rusia membantah 
terlibat dalam hilangnya pesawat 
tersebut. 


Ada pula teori konspirasi yang menyebut 
Amerika Serikat terlibat dalam hilangnya 
pesawat Malaysia Airlines MH370 
menggunakan pesawat E-3 Sentry 
Airborne Warning and Control System 
(AWACS). Teori ini menunjukkan, militer 
AS bertanggung jawab atas hilangnya 
pesawat dan itu adalah bagian dari 
agenda geopolitik yang lebih besar. 


Pendukung teori ini berpendapat, militer 
AS mungkin telah menggunakan pesawat 
AWACS untuk menghentikan sistem 
komunikasi pesawat dan mengambil 
kendali pesawat, mengalihkannya 
ke lokasi rahasia. Teori lebih lanjut 
menunjukkan, ini dilakukan untuk 
memajukan kepentingan AS di wilayah 
tersebut atau untuk mencegah pesawat 
digunakan untuk serangan teroris. 


Penerbangan Sipil Internasional 


Namun, tidak ada bukti yang mendukung 
teori ini, dan telah didiskreditkan secara 
luas oleh para ahli dan penyelidik. 
Investigasi resmi hilangnya MH370 


tidak menemukan bukti keterlibatan 
AS atau penggunaan pesawat AWACS. 
Pemerintah AS juga membantah terlibat 
dalam hilangnya pesawat tersebut. 


Secara keseluruhan, teori konspirasi 
seputar hilangnya MH370 telah 
beredar dan diperdebatkan secara 
luas, dengan sedikit atau tanpa bukti 
yang mendukung sebagian besar teori 
tersebut. Investigasi resmi menyimpulkan, 
kemungkinan besar penyebabnya adalah 
hilangnya komunikasi dan kontrol yang 
mengakibatkan pesawat jatuh ke laut. 


Hilangnya Malaysia Airlines MH370 pada 
2014 berdampak signifikan terhadap 
penerbangan sipil internasional, baik 
dari segi prosedur keselamatan maupun 
industri. Berikut adalah beberapa dampak 
utama: 


Pelacakan dan Komunikasi yang 
Ditingkatkan. Menanggapi hilangnya 
MH370, Organisasi Penerbangan Sipil 
Internasional (ICAO) mengamanatkan 
bahwa semua maskapai penerbangan 
komersial harus memasang teknologi 
pelacakan baru di pesawat mereka 
untuk meningkatkan kemampuan 
pelacakan dan komunikasi waktu nyata. 
Halini menyebabkan peningkatan yang 
signifikan dalam prosedur keselamatan 
dan kemampuan untuk menemukan 
pesawat yang hilang. 


Peningkatan Perhatian terhadap 
Keselamatan Penumpang. Hilangnya 
MH370 juga meningkatkan perhatian 
terhadap keselamatan dan keamanan 
penumpang, dengan banyak maskapai 
penerbangan dan bandara menerapkan 
protokol dan prosedur keselamatan 
baru untuk mencegah insiden serupa 
terjadi. 


Peningkatan Kesadaran Keamanan 
Penerbangan. Hilangnya MH370 
menyoroti perlunya peningkatan 
keamanan penerbangan, khususnya di 
bidang penyaringan penumpang dan 
pelacakan kargo. Akibatnya, banyak 
negara telah meningkatkan langkah- 
langkah keamanan penerbangan 
mereka, termasuk penggunaan teknologi 
penyaringan canggih dan peningkatan 
pelatihan untuk staf bandara. 


Perubahan Perencanaan Rute 
Penerbangan. Hilangnya MH370 juga 
menyebabkan perubahan dalam 
perencanaan rute penerbangan, dengan 
maskapai penerbangan dan otoritas 
penerbangan mempertimbangkan risiko 
terbang di atas daerah terpencil, dan 
perlunya prosedur tanggap darurat yang 
lebih baik jika terjadi insiden. 


Dampak pada Industri Penerbangan. 
Hilangnya MH370 berdampak signifikan 
pada industri penerbangan, dengan 
Malaysia Airlines menderita kerugian 
finansial yang signifikan, dan maskapai 
lain menghadapi peningkatan 
pengawasan dan skeptisisme dari 
penumpang. 


Insiden tersebut juga menyoroti perlunya 
kolaborasi dan transparansi yang lebih 
besar antara maskapai penerbangan, 
otoritas penerbangan, dan pemerintah 
untuk meningkatkan keselamatan dan 
keamanan penumpang. 


Malaysia Banyak Dikritik 


Penanganan penyelidikan dan pencarian 
Malaysia Airlines MH370 telah banyak 
dikritik, dengan menunjuk penanganan 
situasi oleh pemerintah Malaysia sebagai 
faktor kunci dalam kegagalan untuk 
menemukan pesawat. Berikut adalah 
beberapa cara penanganan situasi 
oleh pemerintah Malaysia yang telah 
didiskreditkan: 


Tanggapan Tertunda. Salah satu kritik 
utama terhadap penanganan hilangnya 
MH370 oleh pemerintah Malaysia adalah 
lambatnya respons terhadap insiden 


Gbr. atas dan bawah: 
Berbagai konferensi pers 
dari pemerintah Malaysia 
tentang sikap pemerintah 
dan laporan tentang 
pencarian korban. 
Courtesy: Various sources 


65 


MOVIE REVIEW 


Gbr. atas: 

Pesawat US AWACS E-3 
Sentry berpartisipasi 
dalam misi pencarian. 


Gbr. bawah: Setelah 
semua usaha tidak 
membuahkan hasil, 
akhirnya keluarga hanya 
bisa menyerah. 


66 


tersebut. Butuh beberapa jam bagi 
pemerintah untuk meluncurkan operasi 
pencarian dan penyelamatan, dan upaya 
awal itu terhambat oleh kebingungan 
dan miskomunikasi. 


Kurangnya Transparansi. Kritik lainnya 
adalah kurangnya transparansi dalam 
upaya penyelidikan dan penggeledahan. 
Banyak ahli dan anggota keluarga 
penumpang menuduh pemerintah 
Malaysia menyembunyikan informasi 
dan gagal memberikan pembaruan 
rutin atas penyelidikan tersebut. 


Informasi yang tidak konsisten. 
Sepanjang penyelidikan, pemerintah 
Malaysia memberikan informasi yang 
tidak konsisten dan kontradiktif 
tentang lokasi terakhir pesawat yang 
diketahui dan detail penting lainnya. 
Hal ini menyebabkan kebingungan 
dan frustrasi di antara tim pencari 
dan anggota keluarga penumpang. 


Koordinasi yang buruk. Upaya 
pencarian MH370 melibatkan lusinan 
negara dan berbagai lembaga, tetapi 
banyak ahli mengkritik pemerintah 
Malaysia karena koordinasi dan 
komunikasi yang buruk dengan 
negara lain yang terlibat dalam 
pencarian. 


Gagal Menemukan Pesawat. 
Meskipun upaya pencarian ekstensif, 
pesawat dan penumpangnya tidak 
pernah ditemukan. Banyak yang 


mengkritik pemerintah Malaysia 
atas penanganan pencarian dan 
investigasi, dengan alasan bahwa 


koordinasi, transparansi, dan 
komunikasi yang lebih baik dapat 
menghasilkan hasil yang berbeda. 


Secara keseluruhan, penanganan 
hilangnya MH370 oleh pemerintah 
Malaysia telah banyak dikritik, dan 
kegagalan untuk menemukan 
pesawat telah meninggalkan banyak 
pertanyaan yang belum terjawab dan 
kesedihan yang belum terselesaikan 
bagi keluarga penumpang. 


Hilangnya Malaysia Airlines 
Penerbangan MH370 tetap menjadi 
salah satu misteri penerbangan 
terbesar dalam sejarah modern. 
Meskipun upaya pencarian ekstensif, 
pesawat dan 239 penumpang serta 
awaknya tidak pernah ditemukan, 
dan penyebab pasti hilangnya masih 
belum diketahui. 


Pihak berwenang secara resmi 
telah mengakhiri pencarian 
MH370 pada 2017, tetapi banyak 
penyelidik independen dan pakar 
penerbangan masih mencari 
jawaban. Misteri hilangnya MH370 
yang belum terpecahkan membuat 
serial dokumenter ini menarik untuk 
disaksikan. *** 


Satrio Arismunandar 


1012025 @) ARMORY 


REBORN 


+ Tre 
SATELLITES 
IS AN ARTIFICIAL SATELLITE USED FOR A MILITARY 
PURPOSE. THE MOST COMMON MISSIONS ARE 
INTELLIGENCE GATHERING, NAVIGATION AND 

MILITARY COMMUNICATIONS. 


2 
E 
- 


ё 
— 
ї\, 
a 


e. e o off 
° 

° 9" y; 
° 
°° е 
. AN 
е 
4 


SKYNET SD Wa 


SKYNET 5D IS A MILITARY COMMUNICATIONS SATELLITE OPERATED BY AIRBUS DEFENCE AND SPACE ON BEHALF OF THE BRITISH . 
MINISTRY OF DEFENCE. IT WAS THE LAST OF FOUR SKYNET 5 SATELLITES TO BE LAUNCHED. 


THE SKYNET 5D SPACECRAFT WAS CONSTRUCTED BY ASTRIUM, BASED ON THE EUROSTAR 3000S SATELLITE BUS. IT HAD A MASS AT LAUNCH OF APPROXIMATELY 4,800 


X 


е «Те o ө ө ө ө 


Š 9 ° | 
Design by Ahbab Abe @2023 


KLOORAMS | 
(10,600 LB), AND IS DESIGNED TO OPERATE FOR AT LEAST 15 YEARS [1] ITS 34-METRE [112 FT) SOLAR ARRAYS WILL GENERATE A MINIMUM E қ KILOWATTS(2] TO POWER ITS UHF AND 


X-BAND COMMUNICATIONS SYSTEMS. THE SATELLITES PAYLOAD INCLUDES JAMMING COUNTERMEASURES 


THE MINISTRY OF DEFENCE DESCRIBED THE SATELLITE AS HAVING A "KEY ROLE.IN GATHERING INTELLIGENCE ON OPERATIONS", AS wa AS COMMUNICATIONS. 


SKYNET 5D WAS LAUNCHED BY AN ARIANE SECA CARRIER ROCKET FLYING FROM ELA-3 AT KOUROU, THE LAUNCH OCCURRED AT 21:49 UTC ON 19 DECEMBER 2012.[5] SKYNET 5D WAS ONE 
OF TWO SATELLITES ABOARD THE ROCKET, THE OTHER BEING MEXSAT BICENTENARIO, WHICH WAS LOCATED BELOW IT; SKYNET 50 WAS MOUNTED ATOP A SYLDA 5 ADAPTOR. 


SOURCES: VARIOUS SOURCES 


C-130J 


Super Hercules, 


“Pesawat Angkut Militer 
Тер TN ingkatan. Udara 


jaan 3 


Ut 


М2 ini, TNI “menerima 


dengan empat mesin. С-1302 
pembaruan komprehensif 
Lockheed C-130 Hercules, dengan. 


C-130J Super esin baru, dek penerbangan, dan 


C 1502 “ЧК, versi IUSR dari. C-130 
t Hercules, dan satu-satunya model yang saat 
“ini diproduksi. Per Maret 2022, 500 pesawat 
-. .. C-130J telah dikirimkan ke 26 operator di 22 
ЖУУ negara. ; 


Pada» 16 v PAM 1994, - Lockheed 
menerima pesanan pelüncuran model-J 


dari Royal Air Force (RAF) Inggris. Perintah 
peluncuran С-1502 terjadi setelah kebuntanu 
pemerintah Inggris selama beberapa 
bulan, yang mengkhawatirkan apakah 
akan membeli pesawat angkut baru dari 


ARMORY SPECS 


One Aircraft, Many Capabilities 


© QO OQO 


o ӨӨӨ 


Air Drop daa Humanitarian Combat Aeromedical i ME Aerial Search Commercial 
Surveillance Delivery Airlift TON on Refueling & Rescue Freighter 
Reconnaissance Operations 


@ O O Ə @ 0 


Aerial Personnel Weather Gunship Maritime Special Passenger Special Personnel Ground 
Firefighting Recovery Reconnaissance Surveillance Accommodations Operations Transport Refueling 
Super Hercules Operators 
ml Е 
а ШІ Ee] 
Australia Bahrain Bangladesh Canada Denmark France Germany India 
Royal Austrakan Air Force Royal Bahraini Air Force Bangladesh Air Force Royal Canadian Air Force Royal Danish Air Force Armée de ГА Luftwaffe Indian Air Force 
C-130)-30 C-130) C-130) С-130/-30 C-130)-30 C-130)-30/KC-130! C-1301-30/KC-130)* С-130/-30 
ea ы s 
= = = “е T< 
== = ore 
indonesia Iraq Israel Italy South Korea Kuwait New Zealand 
Indonesian Air Force Iraqi Air Force Israeli Air Force Aeronautica Militare Republic of Korea Air Force Kuwait Air Force Royal New Zealand Air Force 
C-130)-30* C-1301-30 C-130)-30 C-1301-30/KC-130) C-1301-30 KC-130) C-130)-30* 
ata li EM Li zp ЕЕ 
Pi — 
Ее "айыз "X PALLAS 
Norway Oman Qatar Kingdom of Saudi Arabia Tunisia United Kingdom United States Pallas Aviation 
Royal Norwegian Royal Air Force of Oman & Qatari Air Force Royal Saudi Air Force Tunisian Air Force Royal Air Force Air Force, Marine Corps 1M-1007* 
Air Force Royal Flight of Oman C-130)-30 KC-130) C-1301-30 C-130//C-130)-30 and Coast Guard 
C-1301-30 C-1301-30 7 Variants* 


Eropa atau Amerika Serikat, melalui sebuah 
komitmen untuk membeli 40 hingga 50 
usulan European Future Large Aircraft (FLA, 
yang kemudian ditetapkan sebagai А400М). 


Komitmen FLA, yang mengurangi jumlah 
pesanan peluncuran C-130J, dimaksudkan 
untuk memastikan 20 persen pembagian 
kerja Inggris dalam program FLA dan untuk 
mencegah industri Jerman mengancam 
posisi British Aerospace sebagai pabrikan 
sayap di FLA dan komersial Airbus dalam 
proyek jangka panjang. 


Super Hercules telah digunakan secara luas 
oleh USAF dan USMC di Irak dan Afganistan. 
Kanada juga telah mengerahkan pesawat 
C-130J ke Afganistan. C-130J dari beberapa 
negara telah dikerahkan untuk mendukung 
Operasi Odyssey Dawn AS dan Operasi 
Pelindung Bersatu NATO selama perang 
saudara Libya 2011. 


Dari penerbangan pertama pada 5 April 1996 
hingga 30 April 2013, 290 pesawat C-130J 
Super Hercules yang dioperasikan oleh 13 
negara sudah melampaui Ijuta jam terbang. 


C-130J Super Hercules Pertama di 
Indonesia 


Pada September 2018, kantor berita Antara, 
melaporkan bahwa Menteri Pertahanan 
Ryamizard Ryacudu mengatakan, Indonesia 
sedang mengincar 5 pesawat C-130J Super 
Hercules. 


Kemudian pada September 2021, dilaporkan 
bahwa Indonesia memesan lima pesawat 
C-130J-30 dari Lockheed Martin untuk TNI 
Angkatan Udara pada 2019, di mana pesawat 
pertama sudah dalam pembangunan. 
Akhirnya, pada 2023, TNI AU menerima 
C-130J-30 pertamanya yang tiba di 
Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. 


Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules 
yang tiba pada Senin, 6 Maret 2023, dari 
Amerika Serikat, kini siap dioperasikan oleh 
TNI AU. Dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
dan Panglima TNI Laksamana Yudo 
Margono, dalam acara tersebut dilakukan 
penyerahan secara simbolis replika kunci 
dari Kementerian Pertahanan kepada 
Panglima TNI. 


Pesawat ini adalah yang pertama dari lima 
Super Hercules, yang dipesan Kementerian 
Pertahanan tahun lalu dari raksasa 
kedirgantaraan dan pertahanan AS. Masing- 


Gbr. atas: Kemampuan 
dan negara-negara yang 
mengoperasikan C-130 J 
Source: Lockheedmartin.com 


Gbr. bawah: C-130 
Source: Lockheedmartin.com 


ARMORY SPECS 


Gbr. atas: C-130 J 
Angkatan Udara AS 
Source: wikipedia.org 


Gbr. bawah: 
baling-baling C-130 J 
Source: lockheedmartin.com 


masing pesawat yang tersisa akan tiba 
pada Juni, Juli, dan Oktober tahun ini dan 
Januari 2024. 


Armada Hercules Indonesia saat ini terdiri 
dari beberapa varian "B" dan "H" dari pesawat 
C-130, yang tertua berasal dari awal 1960-an. 
Angkatan Udara saat ini mengoperasikan 
beberapa pesawat C-130B, C-130H, dan 
L-100 standar sipil. Ini termasuk sembilan 
C-130H yang diperbarui yang ditransfer 
dari Australia, setelah armada yang terakhir 
dipensiunkan demi C-130J pada 2012. 


Lockheed telah memasukkan Indonesia 
ke dalam daftar operator C-130J, dengan 
lembar fakta jenis pesawat versi September 
2021, yang menyatakan bahwa Indonesia 
telah memesan versi C-130J-30 yang 
diperpanjang. 


C-130 telah terbukti dalam mendukung 
upaya penanggulangan bencana di 
Indonesia selama bertahun-tahun, termasuk 
mendukung upaya memerangi pandemi 
COVID-19 yang sedang berlangsung dengan 
mengirimkan vaksin dan peralatan medis ke 
seluruh negeri, yang terdiri dari 17.000 pulau. 


Indonesia juga sering dilanda bencana 
alam seperti gempa bumi, letusan gunung 
berapi, dan banjir. Dengan banyaknya pulau 
di Indonesia, kemampuan angkutan udara 


sangat penting bagi militer Indonesia, untuk 
dapat mengakses wilayah negara dengan 
cepat. 


Masa Depan Airlifter Taktis 


C-130J terbaru menawarkan keahlian misi, 
yang telah terlihat di pesawat yang telah ada 
sebelumnya dan yang ditawarkan sekarang, 
menurut Rhodes, seperti pesawat angkut 
tempur C-130J-30, pesawat tanker taktis KC- 
1502, platform pencarian dan penyelamatan 
US Coast Guard HC-130J. Juga HC-130J 
Angkatan Udara AS, yang digunakan 
untuk pencarian dan penyelamatan serta 
penyaluran bahan bakar. MC-130J digunakan 
untuk operasi khusus dan penyaluran bahan 
bakar, dan versi komersial LM-100J Super 
Hercules. 


Sementara minat militer terhadap pesawat 
angkut itu pertama kali tercatat sejak 1908, 
baru pada Perang Dunia II kemampuan 
untuk memindahkan sejumlah besar 
pasukan atau kargo sekaligus terbukti kritis 
secara taktis. 


Saat konflik berlanjut, angkatan bersenjata 
berupaya menggunakan pesawat komersial 
besar tanpa adanya pengangkut udara 
yang sebenarnya. Meskipun memiliki 
keterbatasan - beberapa cukup signifikan 
— mereka membuktikan kelayakannya, 


ARMORY SPECS 


sehingga ada tender oleh AS beberapa 
tahun kemudian. Ahli strategi telah 
menentukan apa yang menurut mereka 
berhasil, apa yang tidak berhasil, dan 
bagaimana cara mengatasinya. 


Pesawat angkut hari ini tidak seperti di 
masa lalu. Pilot pada masa itu akan kagum 
dengan kemampuan modern saat ini. 
Antara Lockheed Martin, Boeing, Kawasaki, 
Airbus dan pengembang Rusia dan China 
lainnya, masa depan airlifter tidak diragukan 
lagi aman, inovatif, dan pada akhirnya 
penting karena praktik peperangan terus 
berkembang. Peristiwa beberapa bulan 
terakhir menunjukkan, perang akan terus 
terjadi di dunia nyata. 


Keunggulan Super Hercules 


C-130J Super Hercules memberikan 
peningkatan kinerja yang signifikan dan 
kemampuan operasional tambahan, 
yang diterjemahkan langsung ke dalam 
peningkatan efektivitas pertempuran darat 
dan udara. Beberapa atribut ini termasuk 
kemampuan untuk: 


Beroperasi di jalur tanah sepanjang 2.000 
kaki di pegunungan tinggi. 


Membawa berton-ton persediaan lebih 
dari 3.000 mil dan mengirimkan “the last 


Ф) ARMORY aor 202 
REBORN 


mile" ke pangkalan operasi jarak jauh, 
menghindarkan truk-truk dari jalan raya 
yang berbahaya. 


Melakukan pengisian bahan bakar dalam 
penerbangan, pengisian bahan bakar 
darat, pengawasan cuaca, peperangan 
elektronik, evakuasi medis, pencarian dan 
penyelamatan, terjun payung, misi maritim, 
operasi khusus, dan banyak misi lainnya. 


Menghasilkan efisiensi operasional yang 
jauh lebih besar. C-130J mengungguli 
C-130 yang lebih tua dalam operasi tempur 
setidaknya dengan margin 21. 


Beroperasi hanya dengan dua pilot dan 
satu loadmaster untuk sebagian besar misi, 
mengekspos lebih sedikit awak pesawat 
terhadap potensi ancaman pertempuran. 


Menunjukkan keandalan yang jauh melebihi 
kebanyakan pesawat militer lainnya, dengan 
kemampuan misi secara rutin rata-rata 
dalam kisaran 80 hingga 90%.*** 


Yonarisman Muhammad Akbar 
Dosen IImu Komunikasi, Universitas Terbuka 


Gbr. kiri: C130 TNI-AU 
Source: 
kemlu.go.id 


Gbr. kanan atas: Pesawat 
Hercules TNI-AU C-130H 
nomor A-1337 

Source: 

tni-au.mil.id 


Gbr. kanan bawah: 
Pesawat Hercules 
Lockheed C-130H-30 
Hercules milik TNI-AU 
dengan nomor registrasi 
A-1317 mendarat di 
Bandara Internasional 
Adisucipto Yogyakarta, 
Indonesia 

Source: 

wikimedia.org 


71 


C-130J Super Hercu 


One Aircraft; Many Missions 


Spesifikasi 


112 kaki 9 inci / 34.37 m 
38 kaki 10 inci/1184 m 
Rentang Sayap 132 kaki 7 inci / 40.41 m 


Pembangkit Tenaga Empat mesin Rolls-Royce АЕ 2100103 engines; GE-Dowty Aerospace 
R391, baling-baling 6 bilah, semuanya berbahan komposit 


Muatan Maksimum 46,700 pon / 21,183 kg 
88,252 pon / 40,030 kg 
129,000 pon / 58,513 kg 
3,000 kaki / 914 m 


Data by: Yonarisman Muhammad Akbar, Lecturer in Communication Science, Universitas Terbuka - Design by: Ahbab Abe - Armory Reborn.com 


"T Tro 
f SATELLITES 
IS AN ARTIFICIAL SATELLITE USED FOR A MILITARY ` 
PURPOSE. THE MOST COMMON MISSIONS ARE 
INTELLIGENCE GATHERING, NAVIGATION AND 
MILITARY COMMUNICATIONS. + 


POM SYSTEM (WG AN 


| s i шш: Е AN PARTNERSHPAI 


or WO SINCREASEST 
QUMONDATIONS CAPABILITIES I 
А68); | 


д ET ICE CON UH ©] BY PROV M NE LAS 
WAN GAPABUTY ON | ES SERVICES TO HEUS TMENT OF DEFENCE. THE IWS SYSTEM SUPPORTS 2 
/WIDEBAND SATELLITE SERVICES TO | URE SERS LMT PROTECTED SERVICES WL BE PROVIDED. TONS 


OF STRESS TO SELECTED SERS APLOYING AL MODES CAPABLE OF PROVING PROTECTION AGAINST JAMMING. Senn. ^ 


KUNJUNGI PORTAL 
SILAHKAN KLIK TOMBOL 
DIBAWAH INI 


KLIK 
DISINI 


Selamat Datang di А7 
MEDIA MANUFAKTUR 2 
Anda 2 


2021 


— MEDIA MANUFAKTUR INDUSTRI | 
PORTAL BERITA INDUSTRI 6 TEKNOLOGI 
PERTAMA DI INDONESIA 


"KINI HADIR DI UJUNG SENTUH JEMARI ANDA 


ARMORY REBORN #19 - MEJ2022 


“1910795 


[2 : 2- (а М 
MAJALAH DUNIA STRATEGI PERANG 8 PERSENJATAAN 


INDONESIA | 
GUARDS THE 0205 
RAISON D'ETRE 


"m. ом. 


. na sssi © 2023+ 


wwwarmoryreborn. com 


TN 


Е 
"TM ... 
un | 
x Z те 
. 
[I 
-- 


226” ө 
. . 
.... 
4 
Е 


